RABU KLIWON 8 FEBRUARI 2023 


Jawa Pos 


SELALU ADA YANG BARU! 


BANGUNAN AMBRUK: 
Sejumlah kendaraan 
terkena reruntuhan 
bangunan yang ambruk 
di Kahramanmaras, 
Turki, kemarin (7/2). 


ADEM ALTAN/AFP 


ECERAN RP 6.000 


PRESIDEN Turki Recep 
Tayyip Erdogan menyatakan 
status darurat selama 3 bulan 
di 10 provinsi terdampak 
gempa. WHO juga memper- 
kirakan total korban jiwa 


EVAKUASI KORBAN GEMPA TURKI 
TERHALANG HUJAN-SUHU DINGIN 


akibat lindu tersebut men- 
capai 20 ribu jiwa. Proses 
evakuasi juga terhalang hu- 
jan deras dan suhu yang 
sangat dingin. Selengkapnya 
baca HALAMAN 2. (") 


kowi Minta NU Pimpin Transformasi Ekonomi 


DIPTA WAHYU/JAWA POS 


UNJUK KEKOMPAKAN: Sekitar 12 ribu personel Banser menampilkan aksi koreografi pada acara resepsi puncak 1 Abad NU di GOR Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin (7/2). 


26 Ribu Harapan 
untuk Masa Depan NU 


ADA yang memiliki harapan agar NU 
semakin akrab di telinga masyarakat. 
”NU seperti lato-lato. Semoga makin 
tenar dan disenangi banyak orang," 


SAKSI 
SEJARAH: 
Diperkirakan 
lebih dari 

2 juta warga 
NU memadati 
area pusat 
kota Sidoarjo 
kemarin. 


tulis Ayra, seorang warga nahdliyin. 
Ada pula yang ingin NU lebih memiliki 

peran di dunia internasional memasuki 

abad kedua ) Baca 26 Ribu... Hal 11 


Py Ra - 
PANITIA HARLAH SATU ABAD NU 


Ketinggalan Rombongan, 
Emak-Emak Jalan Kaki 6 Km 


RESEPSI 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) 
menjadi ajang untuk menunjukkan ke- 
cintaan pada ormas tersebut. Jutaan 
warga nahdliyin datang ke Sidoarjo sejak 


TALIJIWO 


SUJIWO TEJO 


Tunti 


Dari kawasan yang lebih rawan 
gempa, mendoakan mereka di 
Turki yang meninggal maupun 
luka2 dan keluarganya setelah 


gempa sejatinya sama saja dengan 
mendoakan kawan seperjalanan 
yang telah jatuh maupun terpeleset 
dari titian, dan mendoakannya dari 
titian yang lebih lembut. Ya, Tuhan... 


Nge 4 
JAN TOYIBI/JAWA POS 


0) @jawapos 


www.jawapos.com 


B3 JawaPos 


Selasa (6/2). Mereka rela berdesakan 
untuk datang ke GOR Delta, Sidoarjo. 
Tak sedikit yang beristirahat di pinggir 
jalan ) Baca Ketinggalan... Hal 11 


DIPTA WAHYU/JAWA POS 


ASET NAHDLIYIN: Jokowi menyapa Azam Nur Mujizat, vokalis 


cilik tunanetra asal Mojokerto, kemarin (7/2). 


Terpukau 
Banser 


dan Bocah 
Pelantun Salawat 


PUNCAK peringatan 1 Abad NU 
berlangsung semarak di GOR Delta, 
Sidoarjo, kemarin (7/2). Presiden Joko 
Widodo dan tamu undangan begitu 
menikmati penampilan tim marching 
band Banser. Tim tersebut memainkan 
lagu berjudul We Will Rock You yang 
dipopulerkan band Oueen asal London. 

"Tadi saya kagum sekali dengan 
marching band Banser. Yang dibawakan 
tadi We Will Rock You yang dinyanyikan 
Freddie Mercury,” ucap Jokowi yang 
disambut tepuk tangan hadirin 

» Baca Terpukau... Hal 11 


Foto-Foto 
Antusiasme 
Satu Abad NU 
di Halaman 12 

SATU ABAD NU 

1344-1444 H 


Lari 100 Kilometer demi Bisa Ikut Karnaval Budaya Nusantara 


potensi di sektor olahraga. 


NAPAS mereka masih ngos- 
-ngosan saat pembawa acara 
Karnaval Budaya Nusantara 
(KBN) di Sidoarjo, Jawa 
Timur, memanggil. Bicara 
pun belum lancar, masih 
terbata-bata. 

Memang Ahmad Zaki Fe- 
biansyah dan Thaufik Hidayat 
sudah sempat beristirahat 


EKO HENDRI, Sidoarjo 


beberapa jam sebelum ber- 
partisipasi di karnaval yang 
menjadi rangkaian peringatan 
1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) 
tersebut kemarin (7/2). Tapi, 
berlari sejauh 100 kilometer 
selama 15 jam benar-benar 
menguras tenaga mereka. 
”Ini acara besar dan berke- 
san. Saya dedikasikan untuk 


'ANGGER BONDAN/JAWA POS 


LARI JARAK JAUH: Thaufik Hidayat (kanan) dan Ahmad Zaki Febiansyah 
bergabung dengan Karnaval Budaya Nusantara di Sidoarjo kemarin. 


Dalam Resepsi 
Puncak Harlah 
Satu Abad 
Nahdlatul Ulama 


Deklarasikan 
Fikih Baru 

Cegah Eksploitasi 
Identitas 


SURABAYA - "Indonesia, 
selamat datang di abad kedua 
Nahdlatul Ulama. Dunia, se- 
lamat datang di abad kedua 
Nahdlatul Ulama. Universe, 
welcome to the second century 
of Nahdlatul Ulama, seru Ketua 
Umum PBNU KH Yahya Cholil 
Staguf » Baca Jokowi... Hal 11 


REKOMENDASI DAN 
N TEKAD 1 ABAD NU Il 


Kelompok yang ingin 
menyatukan umat Islam 
dalam negara tunggal 
khilafah harus digantikan 
dengan visi baru demi 
mewujudkan 
kemaslahatan umat. 


2 Pendirian negara khilafah 
akan memicu hubungan 
yang berhadap-hadapan 
antara umat Islam dan 
nonmuslim. Bisa menimbul- 
kan kekacauan sosial. 


Ide negara khilafah 
bertabrakan dengan 


tujuan-tujuan pokok 
agama. Akan menimbulkan 
ketidakstabilan dan 
merusak keteraturan sosial 
yang memicu konflik 
berbau kekerasan. 


4 Cara paling manjur untuk 
mewujudkan kemaslahatan 
umat Islam sedunia adalah 
memperkuat kesejahteraan 
dan kemaslahatan. Baik 
muslim maupun nonmuslim. 


E Menegakkan masa depan 
peradaban manusia yang 
damai dan harmonis bisa 
diupayakan lewat PBB. 
Sebab, piagam PBB 
bertujuan mengakhiri 
perang antarbangsa. 


6 Mengajak umat Islam 
menempuh visi baru 
dengan mengembangkan 
wacana baru tentang fikih. 
Yakni, fikih yang dapat 
mencegah eksploitasi 
identitas. 


Sumber: Resepsi 1 Abad NU 


GRAFIS: HERLAMBANG/JAWA POS 


Di Abad Kedua, Thaufik-aki Berharap NU Punya Program Olahraga Kuat 


Thaufik Hidayat dan Ahmad Zaki Febiansyah 
berhitung dengan kemungkinan cuaca dan 
kepadatan lalu lintas sebelum berlari dari Lamongan 
ke Sidoarjo. Lewat aksi tersebut, keduanya ingin 
menyuarakan bahwa generasi muda NU punya 


pendiri dan ulama NU), kata 
Thaufik kepada Jawa Pos 
tentang alasan di balik ”ke- 
nekatan” dirinya dan Zaki. 
Dua kader GP Ansor Pa- 
dangan, Bojonegoro, Jawa 
Timur, itu memulai lari de- 
ngan jarak lebih dari dua 
setengah kali lipat jarak lari 
maraton itu di depan RSNU 
Babat, Lamongan, kabupaten 
yang bertetangga dengan 
Bojonegoro, pada Senin (6/2) 
sore pukul 16.00. Sebelumnya, 
mereka sudah mengontak 
panitia KBN untuk meminta 
izin bergabung jika sampai 
Sidoarjo tepat waktu 
) Baca Di Abad... Hal 11 


e-mail: editor@jawapos.co.id 


2 | RABU 8 FEBRUARI 2023 


PRAY FCR TURKEY 


Jawa Pos 


TUNGGU EVAKUASI: Mesut Hancer (empat dari kanan) memegang tangan putrinya, Irmak, yang terkubur reruntuhan rumah mereka. Irmak meninggal dunia dalam gempa bumi di Kahramanmaras, Turki. 


Kondisi Syria 
Juga Mengenaskan 


ANKARA - Mesut Hancer 
memasukkan satu tangannya 
ke kantong. Satu tangannya 
lagi memegang erat tangan 
putrinya, Irmak. Dia duduk 
dengan tenang di antara re- 
runtuhan bangunan. Irmak 
pun ada di antara puing-puing 
reruntuhan tersebut. 

Tubuh Irmak tertimbun 
rumahnya yang terletak di 
Kahramanmaras, Turki. Re- 
maja 15 tahun itu kaku. Sudah 
tidak bernyawa. Hanyatangan 
gadisitu yang muncul di an- 
tarapuing-puing. Irmak me- 
rupakansalah seorang korban 
meninggal dampak gempa 
dahsyat dengan kekuatan 7,8 
magnitudo yang menggun- 
cang Turki, Senin (6/2). 

Hancer tampak tak me- 
nitikkan air mata. Namun, 
gurat kesedihan jelas terpa- 
hat di wajahnya. Pria paro 
baya itu bahkan tidak mau 
melepas tangan putrinya. Dia 
memilih bertahan mendam- 
pingi sang putri. Padahal, 
suhu udara begitu dingin. 
Dia dengan sabar menung- 
gu giliran agar buah hatinya 
bisa cepat dievakuasi petugas. 


Menurut Otoritas Manaje- 
men Kedaruratan dan Ben- 
cana (AFAD) Turki, pihaknya 
berhasil menyelamatkan 
lebih dari 8 ribu orang dari 
sekitar 4.700 bangunan. Itu 
masih jauh dari kata usai. 
Sebab, bangunan yang am- 
bruk di Turki mencapai lebih 
dari 11 ribu gedung. 

Saatini, ada 22.168 korban 
yang terluka. Mereka dikirim 
ke rumah sakit di bagian 
lain negara tersebut. Terutama 
di Mersin, Istanbul, dan An- 
kara. Pemain sepak bola asal 
Ghana, Christian Atsu, yang 
bermain untuk Hatayspor 
menjadi salah seorang kor- 
ban selamat yang berhasil 
dievakuasi. Dia kini dirawat 
di rumah sakit. Kondisinya 
mulai stabil. 

Sementara itu, Presiden Tur- 
kiRecep Tayyip Erdogan me- 
nyatakan status darurat sela- 
ma tiga bulan di 10 provinsi 
terdampak. Langkah-langkah 
akan diambil untuk memu- 
dahkan proses pengiriman 
bantuan dan evakuasi. 

”Status darurat ini diterap- 
kan agar proses penyela- 
matan dan pemulihan ber- 
langsung cepat,” tegas Er- 
dogan seperti dikutip Agen- 
ce France-Presse. 


BAKR ALKASEM/AFP 


MEMILUKAN: Seorang pria Syria menangis saat menggendong putranya 
yang tewas dalam gempa bumi di Jandaris, wilayah Afrin, Provinsi Aleppo. 


Dia menambahkan, ada 
sekitar 70 negara dan 14 or- 
ganisasi internasional yang 
telah menawarkan bantuan 
dalam operasi pencarian dan 
penyelamatan. Pemerintah 
mengirimkanlebih dari 53.317 
ribupetugas medis kelokasi 
gempa dan mengalokasikan 
TRY 100 miliar atau setara 
dengan Rp 80,58 triliun. 

Erdogan menyebut proses 
evakuasi tidak semudah mem- 
balikkan telapak tangan. Salah 
satu penyebabnya, sempat 
terjadi hujan deras di lokasi. 


Suhu udara juga sangat dingin. 
Sejauh ini, 54 ribu tenda dan 
102 ribu tempat tidur telah 
dikirim ke daerah terdampak. 

Situasi di Syria tidak kalah 
memprihatinkan. Namun, 
jumlah korban tidak sebanyak 
di Turki. Wilayah terdampak 
adalah area yangsebelumnya 
menjadi sasaran bom saat 
perang Syria berlangsung. 
Bahkan, tanpa ada gempa, 
kondisi penduduksudah me- 
ngenaskan. Gempa semakin 
memperburuk kondisi me- 
reka. (sha/c7/hud) 


WHO Perkirakan 20 Ribu Korban Jiwa 


HINGGA kemarin (7/2), 
gempa di Turki-Syria telah 
merenggut lebih dari 5 ribu 
nyawa. Perinciannya, 3.419 
orang di Turki dan 1.581 
orang di Syria. Namun, jum- 
lah korban tewas itu bak 
gunung es. Masih semen- 
tara. Sebab, ada ribuan ba- 
ngunan yang ambruk ter- 
dampak gempa dahsyat 
Senin (6/2) dini hari itu. 
Lebih dari separo bangun- 
an tersebut berupa gedung- 


gedung bertingkat. 

Badan Kesehatan Dunia 
(WHO) memperkirakan, 
jumlah korban jiwa kemung- 
kinan bisa tembus hingga 
20 ribu nyawa. Gempa ber- 
kekuatan 7,8 magnitudo 
tersebut termasuk kategori 
gempa besar. Terlebih, disu- 
sul gempa kedua 7,6 magni- 
tudo. Total ada 243 gempa 
susulan dengan rata-rata 
berkekuatan 4 magnitudo. 

Kepala Institut Pengurang- 


an Risiko dan Bencana di 
University College London 
Prof Joanna Faure Walker 
mengungkapkan, hanya ada 
dua gempaselama 10 tahun 
terakhiryang memiliki kekuat- 
an sama. "Gempa ini terjadi 
pada dini hari ketika orang- 
orang sedang berada di da- 
lam rumah dan tidur” ujar 
Walker seperti dikutip BBC. 

Bukan hanya kekuatan ge- 
taran yang menimbulkan 
kehancuran besar. Kekuat- 


an dan kekokohan bangun- 
an juga menjadi salah satu 
faktornya. Pembaca vulka- 
nologi dan komunikasi ri- 
siko di University of Ports- 
mouth Dr Carmen Solana 
menyebut, infrastruktur 
bangunan yang bertahan 
di wilayah selatan Turki dan 
Syria tidak merata. Kini, 
proses penyelamatan kor- 
ban bergantung sepenuh- 
nya pada respons tim eva- 
kuasi. (sha/c7/hud) 


Erdogan Umumkan Status Turki Darurat 


ADEM ALTAN/AFP 


Indonesia Turut Berduka 
dan Siap Kirim Bantuan 


GEMPA dahsyat di Turki 
dan Syria mengundang em- 
pati dunia. Pemerintah RI 
juga siap membantu. Komit- 
men itu disampaikan Wap- 
res KH Ma'ruf Amin saat 
kunjungan kerja di proyek 
smelter PT Freeport Indo- 
nesia di Kabupaten Gresik, 
Jawa Timur, kemarin (7/2). 

Ma'ruf mengatakan, semua 
negara tentu memiliki ko- 
mitmen untuk saling mem- 
bantu. Khususnya ketika 
ada negara yang mengalami 
musibah atau bencana yang 
cukup besar. ” Turki itu, du- 
lu ketika ada tsunami di 
Aceh, juga paling awal ikut 
membantu,” katanya. 

Menurut Ma'ruf, di momen 
resepsi puncak Satu Abad 
NU di Kabupaten Sidoarjo, 
dirinya sudah berkomuni- 
kasi dengan Presiden Joko 
Widodo dan Menteri Perta- 
hanan Prabowo Subianto. 
Intinya, membahas pengi- 
riman bantuan ke Turki 
secepatnya. "Semua ini bagi- 
an dari tanggungjawab in- 
ternasional kita,” katanya. 

Dunia mesti harus saling 
membantu. Tradisi kema- 
nusiaan antarnegara perlu 
terus ditingkatkan. Di Indo- 
nesia, nanti pengiriman 
bantuan juga bisa melibatkan 
lembaga sosial seperti Badan 
Amal Zakat Nasional (Baznas) 
dan lembaga lainnya. 

Sementara itu, Ketua Baznas 
RI Noor Achmad mengung- 
kapkan, pihaknya turut ber- 
dukacita yang mendalam atas 
musibah gempa dahsyat di 
Turki dan Syria. Sebagai ben- 
tuk misi kemanusiaan dan 
meringankan beban para 
korban, Baznas segera me- 


ngirimkan bantuan. Terma- 
suk menurunkan tim disaster 
yang berpengalaman. ”Diha- 
rapkan 3-4 hari ke depan, tim 
ini sudah bisa berangkat ke 
sana (Turki), ungkapnya. 
Beberapa bantuan itu be- 
rupa bahan pokok, selimut, 
dan obat-obatan. Pada tahap 
awal, bantuan yang diki- 
rimkan kurang lebih senilai 
Rp 1 miliar. Namun, pihaknya 
juga akan terus menggalang 
bantuan hingga sebulan ke 
depan. Termasuk melibatkan 


seluruh Baznas di tingkat 
kabupaten/kota dan provin- 
sise-Indonesia. "Diharapkan, 
penggalangan bantuan ini 
bisa mencapai Rp 10 miliar. 
Danaininantinya diharapkan 
bisa digunakan untuk recovery 
di sana, terangnya. 

Agar bantuan yang diberi- 
kan bisa tepatsasaran, Noor 
Achmad meminta kepada 
tim yang ditugaskan ke Tur- 
ki untuk berkoordinasi de- 
ngan pihak kedutaan di Tur- 
ki. (wan/gih/mia/c7/hud) 


Sepuluh WNI 
Ikut Jadi Korban 


SEMENTARA itu, hingga 
kemarin (7/2) jumlah WNI 
terdampak gempa bumi Tur- 
ki bertambah menjadi 10 
orang. Empat orang di anta- 
ranya telah ditangani dirumah 
sakit setempat. Satu orang di 
Kahramanmaras dan tiga 
orang di Hatay. Adapun enam 
lainnya akan dievakuasi ke 
rumah sakit di Ankara lan- 
taran tak dapat tertampung 
di rumah sakit di Hatay. 

Juru Bicara Kementerian 
Luar Negeri (Kemenlu) RI 
Teuku Faizasyah mengatakan, 
situasi di wilayah gempa 
sangat dinamis. Karena itu, 
pantauan terhadap WNI yang 
berada di wilayah terdampak 
terus dilakukan. KBRI Anka- 
ra pun secara berkala mela- 
porkan perkembangan yang 
terjadi kepada Menlu RI 
Retno Marsudi. 

”Empat tim KBRI Ankara 
yang dipimpin langsungoleh 
Pak Dubes Lalu Muhammad 
Igbal sedang menuju loka- 


si gempa untuk mengeva- 
kuasi 104 WNI dari lima titik," 
ujarnya dalam temu media 
di Jakarta kemarin. 

Lima titik tersebut meliputi 
Gaziantep, Kahramanmaras, 
Adana, Hatay, dan Diyarbakir. 
Kelimanya diketahui menjadi 
wilayah paling terdampak 
gempa bumi yang terjadi Se- 
nin (6/2) dini hari tersebut. 
Selain mengevakuasi para WNI, 
Dubes Igbal membawa satu 
kontainer berisi bahan makan- 
an untuk diserahkan melalui 
Bulan Sabit Merah Turki (Ki- 
zilay) di Kota Gaziantep. 

Bantuan tersebut merupa- 
kan tahap awal yang disa- 
lurkan pemerintah Indone- 
sia. Untuk bantuan selanjut- 
nya, Faiza menyebut tengah 
dibahas di Jakarta oleh ke- 
menterian/lembaga terkait. 
Termasuk mengoordinasi 
bantuan dari masyarakat 
yang berempati memberikan 
bantuan kemanusiaan. (wan/ 
gih/mia/c7/hud) 


Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi 


Pemilu 2024 Membengkak 


JAKARTA - Tahapan menuju 
Pemilu 2024 terus bergerak ma- 
kin dekat. Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) telah memastikan 
daerah pemilihan (dapil) dan 
alokasi kursi DPR pada pesta 
demokrasi tahun depan. Jumlah 
dapil nanti naik menjadi 84. Pa- 
da Pemilu 2019 hanya 80 dapil. 

Pemetaan dapil juga telah men- 
dapat persetujuan dari Komisi II 
DPR, Bawaslu, Dewan Kehormat- 
an Penyelenggara Pemilu (DKPP), 
dan Kementerian Dalam Negeri 
dalam rapat Senin (6/2). ”Ran- 
cangan peraturan KPU tentang 


dapil dan alokasi kursi sudah draf PKPU diproses untuk disah- 
disetujui bersama,” ujar Ketua kan. Sesuai tahapan, sebaran 
Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. “dapil dan alokasi kursi tersebut 

Ketua KPU Hasyim Asyarime- wajib ditetapkan paling lambat 


ngatakan, kenaikan dapil tersebut 


merupakan implikasi pemben- 
tukan empat provinsi baru di 
Papua. Kemudian, alokasi kur- 
sinya dari 575 menjadi 580. Pem- 
bentukan empat daerah otono- 
mi baru tersebut juga berdampak 
pada pembagian dapil di level 
DPRD provinsi. Ada kenaikan 
dari 272 menjadi 301 dapil. 
Penambahan dapil DPRD 
provinsi tersebut, lanjut Hasyim, 
juga menyebabkan kenaikan 
jumlah kursi yang tersedia. Yak- 
ni, dari 2.207 kursi pada Pemi- 
lu 2019 menjadi 2.376 kursi di 
Pemilu 2024. Seusai disepakati, 


9 Februari. (far/c7/hud) 


Pe METE OA oo 


Muhammadiyah 
Tolak RUU Kesehatan 


60 


Kami, Muhammadiyah, yang 
fokus pada kesehatan tidak 
pernah dimintai partisipasi untuk 
penyusunan naskah akademik. 
Padahal, kami ahli di lapangan, 
dari dokter di lapangan.” 


G € 


4 
Ke? Cl 
AMUL AYAT AN 


BUSYRO MUGODDAS 
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah 
PP Muhammadiyah meminta agar pembahasan 
RUU Kesehatan dihentikan di prolegnas 


KHAFIDUL ULUM 


PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi 


JAKARTA - Magnet poli- 
tik Golkar tampaknya ma- 
sih besar. Setelah didatangi 
Ketua Umum Partai Nasdem 
Surya Paloh pekan lalu, ke- 
marin (7/2) giliran Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) 
yang berkunjung. Rombong- 
an PKS dipimpin Sekjen 
Aboe Bakar Alhabsyi. 

Mereka ditemui langsung 
oleh Ketua Umum DPP 
Partai Golkar Airlangga 
Hartarto. ” Untuk memper- 
kuat silaturahmi. Ini bagian 
dari upaya konsolidasi de- 
mokrasi. Membuat suasana 
kondusif menghadapi Pe- 
milu 2024,” ungkap Aboe 
sesuai pertemuan di kantor 
DPP Partai Golkar. 

Apakah kunjungan itu ter- 
kait wacana PKS berupaya 


mengajak Golkar masuk ke 
Koalisi Perubahan bersama 
Nasdem dan Demokrat? 
Aboe tak menampiknya. 
”Tawar-menawar kan biasa. 
Eh, mau nggak?” kata Aboe 
dengan nada menggoda. 

Tawaran itu juga disam- 
paikan melalui pantun yang 
dibacakan seusai perte- 
muan. Bagi dia, ajakan ter- 
sebut bagian dari usaha 
memperkuat barisan. Mes- 
ki demikian, Aboe me- 
negaskan, PKS menghor- 
mati apa pun keputusan 
Golkar. ” Kita hargai partai 
masing-masing ambil ke- 
putusan, jelasnya. 

Wakil Ketua Umum Partai 
Golkar Ahmad Doli Kurnia 
mengatakan, Golkar me- 
rupakan partai terbuka. 


Karena itu, pihaknya me- 
nyambut baik semua partai 
yang hendak berkunjung. 
Tidak terkecuali PKS. ”Se- 
pertinya teman-teman 
nyaman sekali dengan Par- 
tai Golkar,” ujarnya. 

Soal kans bergabung 
dengan Koalisi Perubahan, 
Doli menyebut partainya 
sudah memiliki komitmen 
dengan PAN dan PPP da- 
lam Koalisi Indonesia Ber- 
satu (KIB). Sampai sekarang 
masih terjalin baik. Kemu- 
dian, Golkar secara kelem- 
bagaan partai juga sudah 
menetapkan Airlangga se- 
bagai capres. Doli pun me- 
yakini, baik Golkar maupun 
PKS, sama-sama menge- 
tahui posisi masing-masing. 
(far/c7/hud) 


Jawa Pos 


EKONOMI BISNIS 


IHSG” 7 ST 1 KLCI 1 SGD 1 USD 
P3 2 P3 
ON 44,69 8 
6.935,30 it, 3.380,84 Oo 1.476,38 H 11.424,91 S 15148,00 


GUSLAN GUMILANG/JAWA POS 


KAWASAN EKONOMI KHUSUS: Wapres Ma'ruf Amin didampingi Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak 
(kiri) dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Idris F. Sihite melihat maket pembangunan Manyar 
Smelter Project di kawasan JIIPE Gresik kemarin (7/2). 


Setelah Smelter PTFI, 
Pabrik Baterai EV Lirik JIIPE 


GRESIK - Pembangunan 
smelter PT Freeport Indo- 
nesia (PTFI) di kawasan 
Java Integrated Industrial 
and Port Estate (JIIPE), 
Gresik, mendapat perha- 
tian pemerintah. Setelah 
Menko Perekonomian Air- 
langga Hartanto, kemarin 
(7/2) Wakil Presiden Ma'ruf 
Amin meninjau langsung 
progres pembangunan 
Manyar Smelter Project. 

Dalam kunjungan itu, 
Wapres didampingi Wakil 
Gubernur Jawa Timur Emil 
Elestianto Dardak, Presiden 
Direktur PTFI Tony Wenas, 
dan Direktur Utama PT Ber- 
kah Kawasan Manyar Se- 
jahtera (BKMS), pengelola 
JIIPE, Bambang Setyono. 


Saat ini smelter yang ber- 
diri di lahan seluas 100 
hektare itu progresnya telah 
melebihi dari yang ditar- 
getkan. Pada akhir bulan 
lalu, konstruksi smelter 
single-lineterbesar di dunia 
itu ditarget 52,9 persen. 
Namun, capaian hingga 
kemarin sebesar 54 persen. 

Menurut Wapres, dengan 
progres yang sangat bagus 
itu, pengoperasian smelter 
bisa lebih cepat dari ren- 
cana. ”Kami harap sebelum 
Mei 2024 sudah bisa ber- 
operasi,” ujarnya. 

Bambang Setyono me- 
nambahkan, kendala pe- 
ngembangan kawasan 
ekonomi khusus (KEK) itu 
telah dalam proses penye- 


lesaian. Yakni, jalan atau 
akses utama masuk kawa- 
san JIIPE serta pembangun- 
an tol Bunder-JIIPE. 
Bambang menyebutkan, 
saat ini dari 1.800 hektare 
lahan JIIPE, baru 300 hektare 
yangterisi. Meski demikian, 
sudah banyak industri hilir 
yang melirik KEK untuk me- 
ngembangkan bisnisnya. 
"Pabrik baterai untuk ken- 
daraan listrik (EV) rencana- 
nya masuk ke JIIPE, ujarnya. 
Dengan potensi tersebut, 
BMKS menargetkan tahun 
depan 200-300 hektare 
lahan bisa terisi lagi. Apa- 
lagi, pada 2024, smelter 
milik PT Freeport Indo- 
nesia telah beroperasi. 
(son/wan/c12/dio) 


—.. 


Solusi Lepas Middle Income Trap 
| 4 Kalau mau lepas dari middle income trap, 
SDM harus bisa bagus dan mau bersaing. 
Jangan kalah sekali saja langsung keok.” 


SRI MULYANI, menteri keuangan berbicara tentang strategi 
untuk menjadi negara ekonomi maju 


M. SALSABYL ADN 


RABU 8 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 3 


1 
2 
2023 
$ 3.5 


MYR CNY 


RM 


20,54 


P3 
2023 
aa 


31,52 


7 EMAS T MINYAK 7 
2 2 

MA T 

ly Ceme 

“1 

1017000” 2 75,43 


bligasi Global Kerek 
Cadangan Devisa 


Aprindo: BI Harus Jaga 
Daya Beli dan Inflasi 


JAKARTA - Posisi cadang- 
an devisa Indonesia kembali 
meningkat. Bank Indonesia 
mencatat pada akhir bulan 
lalu mencapai USD 139,4 
miliar. Peningkatan tersebut 
dipengaruhi penerbitan glo- 
bal bond pemerintah dan 
penerimaan pajak danjasa. 

”Posisi cadangan devisa 
setara dengan pembiayaan 
6,1 bulan impor atau 6,0 bu- 
lan impor dan pembayaran 
utang luar negeri pemerin- 
tah serta berada di atas 
standar kecukupan inter- 
nasional sekitar tiga bulan 
impor, kata Kepala Depar- 
temen Komunikasi BI Erwin 
Haryono kemarin (7/2). 

Bank Indonesia menilai ca- 
dangan devisa saatini mam- 
pu mendukung ketahanan 


KONDISI 
CADANGAN DEVISA 


UsD 137,2 USD 139,4 
miliar - 


Des 2022 | Jan 2023 


sektor eksternal. Serta, men- 
jaga stabilitas makroekono- 
mi dan sistem keuangan. 
Di tempat terpisah, Ketua 
Umum Asosiasi Pengusaha 
Ritel Indonesia (Aprindo) 
RoyMandey menyebutkan, 
RI mendapat momentum 
yang baik dengan tercetaknya 
surplus dagang dalam be- 
berapa waktu terakhir. Kon- 
disi tersebut dapat dimitiga- 
si untuk menjaga daya beli. 
”Kami berharap surplus 
dapat digunakan untuk men- 
jaga purchasing power dan 
menjaga inflasi,” tambah Roy. 
Salah satu caranya, kata 


SETARA DENGAN PEMBIAYAAN 


6 bulan impor dan pembayaran 
utang luar negeri pemerintah 
PENINGKATAN DIPENGARUHI 


e Penerbitan global bond 
pemerintah 


@ Penerimaan pajak dan jas 


Sumber: Bank Indonesia 


Roy, adalah menjaga kebi- 
jakan populis fiskal dan 
moneter. Selama pandemi, 
” musuh” utama sektor ritel 
dan pusat belanja adalah 
keterbatasan mobilitas. Se- 
mentara saat ini, dalam ma- 
sa pemulihan, menurut Roy, 
tantangan utamanya adalah 
daya beli dan inflasi. 
”Kami mengapresiasi BI 
yang sudah melakukan ber- 
bagai penyesuaian, tapi ke- 
naikan BI rate ikut mening- 
katkan suku bunga sehing- 
ga kredit consumer terdam- 
pak dan itu pengaruhnya 
ke daya beli. Saat inflasi bisa 


9 


turun nanti, kami juga harap 
kebijakan fiskal bisa meng- 
imbangi, bebernya. 

Aprindo memproyeksikan 
penjualan ritel bisa tumbuh 
4 sampai 4,5 persen pada 
2023. Tahun ini bakal di- 
pengaruhi sejumlah faktor, 
termasuk dimulainya tahun 
politik. "Kestabilan harga 
komoditas juga diharapkan 
bisa terkendali sehingga 
daya beli masyarakat ter- 
jaga,” ucapnya. 

Ekonom Bank Mandiri Fai- 
sal Rachman menambahkan, 
cadangan devisa kembali 
naik USD 2,2 miliar dari USD 
137,2 miliar pada akhir tahun 
lalu. Jumlah terbesar sejak 
Februari 2021 atau dalam 11 
bulan terakhir. Sejalan dengan 
pemerintah yang berhasil 
memperoleh dana USD 3 
miliar dari penerbitan obli- 
gasi global berdenominasi 
USD. (han/c7/dio) 


Pendaftar Subsidi Tepat Biosolar Capai 406 Ribu di Jatim 


SURABAYA - Program sub- 
sidi tepat untuk pembelian 
jenis BBM tertentu (JBT) men- 
dapat respons masyarakat. 
Pendaftarnya sudah mencapai 
406 ribu di Jawa Timur. 

Area Manager Communi- 
cation, Relations & CSR 
Pertamina Patra Niaga Re- 
gional Jatimbalinus Deden 
Mochammad Idhani me- 
ngatakan, penerapan sub- 
sidi tepat merata dimulai 2 
Februari lalu. Kebijakan itu 
berlaku untuk 39 kabupaten/ 
kota di wilayah naungannya. 

Sebanyak 30 di antaranya, 
lanjut dia, berlokasi di Jatim. 
Jika ditambahkan dengan 
fase pertama, seluruh 38 


kabupaten kota di Jatim su- 
dah menerapkan subsidi 
tepat tersebut. ”Kamiterus 
mendorong agar masyarakat 
bisa mendaftarkan kenda- 
raannya ke situs kami. Me- 


PEMBELIAN 
DIJATAH: 
Pengendara 
truk menunjuk- 
kan AR code 
sebelum meng- 
isi biosolar 

di SPBU Cerme, 
Gresik, kemarin 
(7/2). 


PERTAMINA UNTUK JAWA POS 


reka bisa melakukan secara 
mandiri atau meminta bantu- 
an petugas kami di SPBU 
dan kantor Pertamina) tu- 
turnya kemarin (7/2). 

Per 1 Februari, jumlah pen- 


daftar di Jatim mencapai 
406.003 kendaraan. Dari 
jumlah tersebut, sebanyak 
54,6 persen merupakan 
konsumen biosolar non 
kendaraan pribadi. Sedang- 
kan 45,4 persen adalah pe- 
milik kendaraan pribadi. 
"Sesuai dengan SK BPH Mi- 
gas, kuota biosolar bagi yang 
sudah mendapatkan OR code 
adalah 60liter per hari untuk 
roda 4 pribadi, 80 liter per 
hari untuk roda 4 angkutan 
barang dan umum, serta 200 
liter per hari untuk angkutan 
barang dan umum roda 6 atau 
lebih. Yang belum hanya men- 
dapatkan 20 liter per hari, 
paparnya. (bil/c7/dio) 


Asuransi Bersifat Proteksi, Polis Dijamin LPS 


JAKARTA - Penetapan Un- 
dang-Undang Pengembang- 
an dan Penguatan Sektor 
Keuangan (UU P2SK) memiliki 
dampak yang cukup besar 
bagi lembaga penjamin sim- 
panan (LPS). Mulai dari per- 
ubahanvisi dan misi, struktur 
organisasi, kebutuhan sum- 
ber daya manusia (SDM), 
tata kelola, peraturan, sampai 
proses bisnis. Mengingat, LPS 
diberi mandat baru sebagai 
penyelenggara program pen- 
jaminan polis (PPP). 


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
telah melakukan pertemuan 
dengan LPS.” Kesepakatannya, 
hanya perusahaan asuransi 
yang sehat saja yang bisaikut,” 
kata Kepala Eksekutif Peng- 
awas Perasuransian, Penja- 
minan, dan Dana Pensiun 
OJK Ogi Prastomiyono di 
Jakarta kemarin (7/2). 

Namun, dia belum bisa 
menjelaskan kriteria asuran- 
si sehat. Sebab, masih akan 
dibahas lebih lanjut. Yang 
jelas, sudah ada kesepakat- 


an terkait produk asuransi 
apa saja yang bisa dijamin 
polisnya. Selain itu, hanya 
produk bersifat proteksi yang 
dijamin. Artinya, produkyang 
berhubungan dengan inves- 
tasi tidak termasuk. 
Anggota Komisi XI DPR RI 
Anis Byarwati menuturkan, 
sebelumnya LPS telah mem- 
punyai fungsi untuk men- 
jamin simpanan di sektor 
perbankan. Dengan tambah- 
an tugas melalui UU P2SK 
sebagai penjamin polis asu- 


ransi, perlu aturan tambah- 
an yang detail sebagai ben- 
tuk kehati-hatian. Sebab, 
industri asuransi memiliki 
karakter yang berbeda dengan 
industri perbankan. 
"Perbankan memiliki ting- 
kat kepastian yang tinggi 
karena fully regulated. Se- 
dangkan produk asuransi 
memiliki sifat ketidakpastian 
yang lebih tinggi dibanding- 
kan perbankan, ucap Anis 
kepada Jawa Pos kemarin 
(7/2). (han/c17/dio) 


Kemendag Awasi 40 Perusahaan Baja yang Membuat Produk Tidak Ber-SNI 


JAKARTA - Industri baja 
dalam negeri mengapre- 
siasi langkah pemerintah 
dalam pemusnahan produk 
baja yang tidak memenuhi 
standar SNI. Langkah ter- 
sebut dinilai cukup efektif 
dalam melindungi industri 
baja nasional dari serbuan 
impor yang tidak memenuhi 
standar nasional. 

"Ke depan, sidak itu per- 
lu dilakukan secara regu- 
ler untuk melindungi pe- 
laku usaha yang beriktikad 
baik dan tunduk terhadap 
peraturan perundang-un- 
dangan, sebagaimana pe- 
laku usaha yang mempro- 
duksi baja sesuai SNI,” ujar 
Corporate Secretary PT 
Krakatau Steel Pria Utama 


PENGAW TEA 


AN HOsuMEN DAR TER Maap 


kemarin (7/2). 

Menurut Pria, penyidikan 
yang dilakukan Kementeri- 
an Perdagangan (Kemendag) 
sangat membantu PT Kra- 
katau Steel dan industri ba- 
ja nasional pada umumnya 
untuk terus meningkatkan 
kinerja. Pasar domestik bakal 
lebih kondusif dan sehat se- 


GANGGU 

PASAR DOMESTIK: 
Tumpukan besi 
disita Kementerian 
Perdagangan karena 
tidak memenuhi 
Standar Nasional 
Indonesia (SNI) 

di sebuah pabrik 

di Kawasan Industri 
Pasar Kemis, 
Tangerang, 

akhir bulan lalu. 


HANUNG HAMBARA/JAWA POS 


hingga memberikan dampak 


positif terhadap peningkat- 

an ekonomi nasional. 
”Kami berharap pengawas- 

an dan penindakan terhadap 


segala bentuk pelanggaran 


hukum seperti yang dilaku- 
kan Kemendag dapat ber- 


langsung lebih intens dan 


reguler untuk semua jenis 


produk baja dari hulu hing- 
ga hilir. Serta, penerapan 
sanksi pidana bagi pihak 
yang memproduksi, meng- 
impor, dan atau mengedar- 
kan barang yang tidak se- 
suai SNI sebagaimana per- 
aturan perundangan yang 
berlaku demi kemajuan dan 
keberlangsungan industri 


baja nasional,” tegasnya. 

Kemendag tengah meng- 
awasi 40 perusahaan besi 
dan baja yang membuat pro- 
duk tidak sesuai SNI. Itu me- 
rupakan respons atas infor- 
masi bahwa terdapat produk 
yang beredar dan diperda- 
gangkan dengan harga mu- 
rah, tetapi tidak memenuhi 
standar yang dipersyaratkan 
secara teknis. 

"Ini akan menimbulkan 
persaingan tidak sehat ka- 
rena dapat mematikan in- 
dustri dalam negeri untuk 
produk sejenis. Selain itu, 
ketidaksesuaian produk 
baja terhadap persyaratan 
mutu SNI mengakibatkan 
konstruksi bangunan tidak 
kokoh sehingga berpotensi 


membahayakan keamanan 
dan keselamatan konsumen, 
beber Direktur Jenderal Per- 


lindungan Konsumen dan 
Tertib Niaga Veri Anggrijo- 
no. (agf/c6/dio) 


PENGUMUMAN PUTUSAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) 
DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) 
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR TBK 
Berdasarkan ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (“UU No. 37/2004”), kami selaku Tim Pengurus PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, dengan ini 
mengumumkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) PT Dua Putra Utama Makmur Tbk Nomor 


51/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg, tanggal 5 September 2022 (“Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian”), 
sebagaimana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 
1692 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 29 November 2022 Jo. Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU(Homologasi)/K/2022/PN.Smg, yang 


pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung tersebut diterima pada tanggal 6 Februari 2023, dengan amar Putusan 


Pengesahan Perjanjian Perdamaian sebagai berikut: 


MENGADILI 
. Menyatakan sah Perdamaian yang dilakukan antara Termohon dengan Para Kreditornya, sebagaimana yang telah 


disepakati bersama dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Agustus 2022, 
. Menghukum Termohon dan Para Kreditor untuk tunduk/mentaati serta melaksanakan isi perjanjian Perdamaian 


tersebut, 


. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 51/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Smg, demi hukum 


berakhir, 


. Menetapkan imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya pengurusan selama proses PKPU dibebankan pada 
Debitor/Termohon akan ditetapkan secara terpisah dari Putusan ini, 
. Menghukum Debitor/Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan 


puluh satu ribu rupiah). 


Oleh karena Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak pemberitahuan diterima pada tanggal 6 Februari 2023, maka berdasarkan 


ketentuan Pasal 288 UU No. 37 Tahun 2004, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Dua Putra Utama 


Makmut Tbk, telah berakhir. 


Demikian Pengumuman ini berlaku sebagai pemberitahuan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk dan juga merupakan pemberitahuan bagi Debitor, Para Kreditor dan pihak lain yang 
berkepentingan untuk menjalankan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian. 
Jakarta, 8 Februari 2023 
Tim Pengurus PT Dua Putra Utama Makmur Tbk 


Asri, S.H., M.H. 


Reza Herlambang, S.H., M.H. CLA. 


Ahmad Ulul Albab, S.H., M.H. 


0 TRETEUO— oo 
JATI DIRI 


Voter Adalah Kunci 


KONGRES luar biasa (KLB) PSSI di- 
laksanakan sepekan lagi di Jakarta (16/2). 
Sebagai salah satu tahapan, Senin (6/2) 
lalu diumumkan daftar calon tetap Exco 
PSSI oleh komite banding pemilihan 
(KBP). Setelah melalui serangkaian 
proses, ditetapkan 5 nama calon tetap 
ketua umum PSSI, 16 nama calon wakil 
ketua umum PSSI, dan 55 nama calon 
anggota Exco PSSI. Mereka akan berebut 
posisi ketua umum, dua wakil ketua, 
dan 12 anggota Exco PSSI. 

Mereka yangakan menjabat untuk periode 
2023-2027 itu bakal dipilih oleh 87 voter. 
Mereka berasal dari 34 asosiasi provinsi 
(asprov), 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 
klub Liga 3, Asosiasi Futsal Indonesia, 
Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia, 
dan Asosiasi Pelatih Indonesia. 

Melihat daftar calon yang ada, masih 
banyak nama yang secara kompetensi 
maupun moral tidak layak lagi ikut kon- 
testasi. Berdasar salah satu poin rekomen- 
dasi tim gabungan independen pencari 
fakta (TGIPF) bentukan pemerintah, 
ketua umum PSSI dan seluruh jajaran 
Exco PSSI diimbau untuk mundur sebagai 
bentuk pertanggungjawaban moral atas 
hilangnya 135 nyawa dan ratusan korban 
luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan. 


ILUSTRASI: ADIT/JAWA POS 


Tapi, hal itu diabaikan. Bahkan, mayoritas 
anggota exco tersebut malah dengan 
percaya diri mencalonkan lagi. Beberapa 
nama malah terdaftar di dua posisi. Yaitu, 
sebagai calon wakil ketua umum dan 
calon exco. Mereka adalah Yunus Nusi, 
Juni Rachman, Hasani Abdulghani, 
Hasnuryadi Sulaiman, dan Ahmad Riyadh. 
Sementara Pieter Tanuri, Dirk Soplanit, 
Endri Erawan, dan Vivin Cahyani hanya 
terdaftar sebagai calon anggota exco. 
Sebagai incumbent, mereka tentu punya 
banyak pendukung. Yunus Nusi, misalnya. 
Pada 19 Januari lalu, dia mengklaim 
sudah mendapat dukungan dari 27 voter. 

Anggota Exco PSSI lama yangnamanya 
tidak ada dalam daftar kontestasi adalah 
Haruna Soemitro, Yoyok Sukawi, dan 
Sonhadji. Ketua Umum Mochamad Iriawan 
dan dua wakilnya, Iwan Budianto dan Cucu 
Somantri, juga minggir dari gelanggang. 

Selain nama-nama yang seyogianya 
”dikartu merah” itu, dari daftar calon 
tetap terdapat figur-figur yanglayak dipilih. 
Mereka ini punya potensi membawa 
sepak bola Indonesia ke arah lebih baik, 
meski tidak bisa serta-merta. Mereka 
berasal dari bermacam background. Mulai 
pengurus asprov PSSI, pemilik saham 
klub, mantan pemain, penggiat pembinaan 
usia muda, hingga profesional. 

Dan, bukan rahasia lagi jika pemilihan 
ketuaumum, wakil ketua umum, dan anggota 
Exco PSSI selalu diwarnairumor” wani piro” 
untuk bisa terpilih. Kualitas calon dikesam- 
pingkan. Itu pula yang diyakini pencinta 
sepak bola tanah air sebagai penyebab dunia 
persepakbolaan Indonesia begini-begini 
saja. Minim prestasi, sarat kontroversi. 

Meski di luar gelanggang pencinta sepak 
bola tanah air berteriak hingga otot 
lehernya putus sekalipun, itu tidak akan 
memengaruhi siapa-siapa saja yang akan 
terpilih di KLB nanti. Sebab, hanya 
para voter yang bakal menentukannya. 

Jadi, jika pada KLB nanti ke-87 pemilik 
suara itu masih nge-vote figur-figur yang 
tidak tepat seperti yang sudah-sudah, 
siap-siap saja sepak bola Indonesia akan 
kembali memasuki lorong kegelapan 
yang panjang. Semoga para voter itu 
mendapatkan hidayah sehingga mereka 
akan menentukan pilihan dengan baik 
dan benar di KLB nanti. (“) 


PUNCAK perayaan 1 Abad 
Nahdlatul Ulama (NU) diseleng- 
garakan pada 7 Februari 2023 
di Sidoarjo, Jawa Timur. Sema- 
raknya gema perayaan 100 
tahun NU ini menjadi pengingat 
bagi kita semua seluruh anak 
bangsa bahwa NU telah lahir 
dan hadir di pangkuan bumi 
pertiwi, jauh sebelum Republik 
Indonesia berdiri. 

NU yang didirikan oleh KH 
Hasyim Asy'ari dan para kiai se- 
puh Nusantara pada 16 Rajab 
1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 
Masehi ini terbukti telah me- 
mainkan peran penting dalam 
membentuk fondasi kebangsaan 
yang kuat dengan menjaga relasi 
antara Islam dan negara. Berkat 
kedalaman ilmu dan keluasan 
hati para kiai danjaringan kaum 
santri, berbagai potensi benturan 
ideologis dan konflik horizontal 
akibat perbedaan tafsir keaga- 
maan bisa dihindari secara efektif. 
Dengan kata lain, NU memiliki 
andil besar dalam proses konso- 
lidasi pilar-pilar kebangsaan, 
yang kemudian menjadi pra- 
syarat penting bagi hadirnya 
pembangunan berkelanjutan 
di republik ini. 

Dalam sejarah perkembang- 
annya, akar sosial NU tampak 
semakin kuat dan kian aktif 
dalam memperjuangkan per- 
damaian dunia melalui prinsip- 
prinsip ajaran Islam moderat 
(wasathiyah). Pemikiran mode- 
ratisme keislaman ala NU ini 
didasarkan pada khazanah 
keilmuan yang mengakar dalam 


Jawa Pos 


OPINI 


RABU 8 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 4 


NU Merawat Tali Jagat Keindonesiaan 


tradisi pesantren, yang begitu 
ramah terhadap keberadaan 
budaya lokal. Bertemunya kha- 
zanah keislaman klasik dan akar 
budaya lokal yang kaya itu ber- 
hasil menghadirkan sintesis 
pemikiran keislaman ala NU 
yang lebih moderat, terbuka, 
dan tidak kaku. Karakter mo- 
deratisme itulah yang kemudian 
menempatkan NU sebagai ujung 
tombak dalam kerja-kerja ke- 
umatan, baik di tingkatnasional, 
kawasan Asia Tenggara, maupun 
di level internasional. 

Saat kepemimpinan Presiden 
Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri 
dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bam- 
bang Yudhoyono (SBY), pe- 
merintah tampak berkoordinasi 
secara ketat dengan NU dalam 
menjalankan agenda diplomasi 
Islam moderat gunamenetralisasi 
paham fundamentalisme, radi- 
kalisme, dan terorisme, terutama 
pascatragedi WTC di Amerika 
Serikatdan rangkaian bom yang 
terjadi ditanah air. 

Dengan berkolaborasi bersama 
Kementerian Luar Negeri, NU 
juga tampil terdepan dalam 
menjalankan kerja-kerja advo- 
kasi terhadap berbagai kelompok 
muslim minoritas yang termar- 
ginalkan oleh dinamika sosial- 
politik di sekitarnya. Beragam 
ijtihad dan langkah advokasi 
telah NU lakukan untuk mem- 
bantu dan mencarikan solusi 
bagi problematika muslim Pa- 
lestina, muslim Thailand Selatan, 
muslim Filipina Selatan, muslim 
Rohingya di Myanmar, hingga 


SAYA Wakhid Sjamsudin, na- 
sabah BSI dengan nomor na- 
sabah 7080579677 (KC Jemur- 
sari, Surabaya). Pada Desember 
2014, saya menggunakan pro- 
gram KPR BSI Join Income (dulu 
Bank Syariah Mandiri) dengan 
durasi pelunasan 15 tahun. 

Sebagaimanalazimnya program 
KPR di seluruh Bank Indonesia, 
nasabah diwajibkan mengguna- 
kan asuransi jiwa dan kebakaran. 
Penunjukannya sepenuhnya 
wewenang bank. Nasabah hanya 
membayar premi asuransi. 

Pada2 Januari 2023, saya me- 
lakukan pelunasan padatahun 
ke-8. Pelunasan KPR saya 


AGUS H. YUDHOYONO”) 


muslim Uighur di Tiongkok. 

Bahkan, yang tak kalah me- 
narik, NU juga tampil aktif dan 
berani dalam memberikan saran 
dan masukan yang konstruktif 
bagi para elite pimpinan Taliban 
di Afghanistan agar bersedia 
membuka cakrawala keislaman- 
nya guna menghadirkan ma- 
syarakat muslim Afghanistan 
yang lebih terbuka, maju, dan 
modern. Mencermati peran 
dan capaian yang telah NU la- 
kukan tersebut, jargon "NU 
Merawat Jagat, Membangun 
Peradaban” benar-benar terasa 
penting dan relevan. 

Ke depan, peringatan Harlah 
1 Abad NU ini harus bisa menjadi 
momentum penting bagi semua 
anak bangsa, khususnya warga 
nahdliyin, untuk ikut berkontem- 
plasi dan memikirkan langkah 
terbaik guna mengoptimalkan 
peran strategis NU di masa-masa 
mendatang. 

Di tengah berbagai tantangan 
zaman yang sarat dengan keti- 
dakpastian, setidaknya ada tiga 
hal yang bisa NU optimalkan. 
Pertama, terus merawat akar 
dan mengukuhkan NU sebagai 
jangkar pemikiran dan perge- 


Dembaca Menulis 


rakan sosial yang berlandasan 
pada prinsip dan nilai-nilai Islam 
moderat di Indonesia. Di tengah 
berbagai dinamika sosial-politik 
yang beragam, NU diharapkan 
bisa menjadi "rumah bersama” 
bagi berbagai corak tafsir dan 
pemikiran keislaman di Indonesia 
yang beragam. Dengan kedalam- 
anilmu dan kebesaran hati para 
kiai dan jaringan kaum santri, 
karakter NU yang terbuka dan 
dialogis diharapkan mampu 
menjadi pengayom di tengah 
beragam perbedaan sekaligus 
menjadi titik lebur (melting point) 
yangmendamaikan, menyatukan, 
dan menguatkan. ” Tali jagat NU” 
sebagai simbol pemersatu, harus 
benar-benar terawat agar bisa 
menjaga nilai-nilai keislaman 
dan keindonesiaan. 

Kedua, dengan jaringan pe- 
santren dan pendidikan Islam 
yang sangat mengakar, NU harus 
menjadi bagian terdepan dalam 
upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia (SDM) 
bangsa Indonesia. Keberhasilan 
pembangunan suatu bangsa 
sangat ditentukan oleh kualitas 
SDM-nya. Para santri harus di- 
dorong untuk meningkatkan 
kualitas, daya saing, dan kapa- 
sitas mereka gunamenghadapi 
arus perubahan sosial dan tek- 
nologi kontemporer. 

Penguasaan terhadap kajian- 
kajian keislaman para santri 
perlu diimbangi dengan keca- 
kapan, pengetahuan, dan ke- 
terampilan untuk berdialektika 
dengan berbagai disiplin ilmu 


kontemporer. Itulah mengapa 
Beasiswa Santri dihadirkan sejak 
era pemerintahan Presiden SBY, 
hingga kini terus dilanjutkan oleh 
pemerintahan Presiden Joko Wi- 
dodo. Kedepan, prioritas diaspora 
keilmuan para santri harus benar- 
benar diperhatikan untuk men- 
dorong transformasi ekonomi 
Indonesia di masa depan. 

Ketiga, NU perlu lebih aktif 
mendorong peningkatan sosial- 
ekonomi masyarakat melalui 
kerja-kerja pemberdayaan eko- 
nomi. Upaya pemberdayaan itu 
tidak hanya menyasar komunitas 
internal pesantren, tetapi juga 
warga di sekitar pesantren, uta- 
manya kaum petani dan nelayan 
yang terkategori miskin (poor) 
atau hampirmiskin (nearly poor). 
Kolaborasi dengan berbagai 
stakeholder, baik pemerintahan 
maupun non pemerintahan, 
termasuk kalangan dunia usaha 
dan UMKM, diharapkan bisa 
menghadirkan berbagai jenis 
pelatihan, pendampingan, dan 
pemberdayaan ekonomi yang 
beragam. Inilah esensi pesan 
berdirinya NU, yang semula 
bernama Nahdlatut Tujjar. Yakni, 
pentingnya memperkuat sentra- 
sentra ekonomi keumatan agar 
umat Islam di akar rumput bisa 
berdikari dan teberdayakan. 

Sekali lagi, selamat Harlah 1 
Abad Nahdlatul Ulama (NU). 
Jadilah pengayom dan penjaga 
NKRI selalu. (“) 


") Ketua umum 
Partai Demokrat 


Surat dikirim ke e-mail: pm@jawapos.co.id. Sertakan salinan KTP, alamat lengkap, dan nomor telepon. 


Refund Asuransi Jiwa karena KPR Lunas di Tengah Jalan 


diarahkan ke BSI Dharma- 
husada, Surabaya, dengan 
marketing berinisial M. Setelah 
pelunasan itu, saya baru me- 
ngetahui asuransi jiwa kerja 
sama dengan PT Asuransi Takaful 
Keluarga dan asuransi kebakaran 
dengan Adira Insurance. 

Dua minggu setelah pelunas- 
an tersebut, saya baru tahu in- 
formasi dari nasabah lain ba- 
hwa asuransi jiwa untuk KPR 
yang lunas ditengah jalan bisa 
di-refund. Pada 18 Januari 2023, 
saya coba konfirmasi kepada 
marketing apakah bisa dilunas- 
kan dan dijawab bisa dicairkan 
dengan durasi waktu yang agak 


lama (tanpa kepastian, baikno- 
minal maupun waktu pencairan). 

Pada 1 Februari 2023, saya 
tanyakan lagi, tapi pihak bank 
tetap tidak bisa memberikan 


HOAX anu BUKAN 


MINTA 
REFUNDP? 
HAHA.. 


TIPAK 
SEMUPAH 
FU... 


ILUSTRASI: RIZKY JANU/JAWA POS 


kepastian. Mereka beralasan 
pihak bank sudah tidak bekerja 
sama lagi dengan Asuransi 
Takaful. Bahkan, mereka me- 
minta kami bersurat kepada 


bank untuk diajukan permo- 
honan refund. 

Hal itu sangat tidak fair. Pihak 
BSI (BSM)-lah yang sepenuhnya 
menunjuk jasa asuransi jiwa 
saat awal KPR. Namun, saat 
ada pelunasan ditengahjalan, 
mereka terkesan lepas tangan 
tanpa kepastian terkait pencair- 
an refund asuransi. Dan, aneh- 
nya kenapa kami tidak diberi 
tahu informasi itu oleh pihak 
marketing BSI saat pelunasan. 


WAKHID SJAMSUDIN 
Kerepkidul, Bagor, 
Kabupaten Nganjuk 
085735111XXX 


Pasukan Brimob Berseragam Hijau, Bukan Tentara Tiongkok 


- Terang2an Batang , 
kenegara kira dgn” 
e 


Apakah Invasi s 
segera dimdiai...: 2 
BERSIAPLAH wahai 

PRIBUMI: 


KADAR pengetahuan seba- 
gian netizen di TikTok cukup 
mengkhawatirkan. Salah sa- 
tunya mengunggah video apa- 
rat berseragam lengkap di 
dekat apron pesawat Lion dan 
mengklaim bahwa mereka itu 
tentara Tiongkok. Padahal, 
dari hasil penelusuran Jawa 
Pos, bukan seperti klaim itu. 

"Kalau kemarin 2 para TKA 
china datang ke indonesia dgn 
memakai seragam kerja, sekarang 
para Tentara Merah China darat- 
an, TerangZan datang kenegara 
kita dgn seragam Tentara. Apakah 
invasi segera dimulai.... ? BER- 


SIAPLAH wahai PRIBUMI, tulis 
akun TikTok Frans Wasini. Hingga 
sore kemarin, video itu telah di- 
tonton lebih dari enam ribu kali 
(s.id/TentaraTiongkok). 

Narasi yang diunggah itu se- 
jak awal sudah mencurigakan. 
Jika cermat melihat seragam 
orang-orang itu, tentu tak mu- 
dah menelan mentah-mentah 
informasi tersebut. Baju dengan 
warna kehijauan yang mayo- 
ritas digunakan orang-orang 
itu merupakan salah satu se- 
ragam korps Brigade Mobil 
(Brimob) Polri. Makin meya- 
kinkan bila mencermati ada 


orang yang memakai seragam 
hitam-hitam plus baret hitam 
di bagian pertengahan video 
tersebut. Seragam itu identik 
dengan korps Brimob Polri. 
Akun Instagram resmi Humas 
Korps Brimob mengklarifikasi 
bahwa video tersebut bukan 
tentara Tiongkok. Tapi, pasukan 
Brimob yang tiba setelah ber- 
tugas di Satgas Damai Cartenz, 
Papua. Anda dapat membaca- 
nya di s.id/PasukanBrimob. 
Brimob punya pakaian dinas 
lapangan (PDL) II berwarna 
hijau. Seragam tersebut digu- 
nakan untuk upacara tradisi di 


lingkungan korps Brimob Polri, 
pendidikan dan pembentukan 
dasar Brimob, hingga operasi 
kepolisian seperti lawan insur- 
gensi di medan hutan dan gu- 
nung. "Serta, tugas lain sesuai 
perintah, tulis akun tersebut. 
Anda bisa melihatnya di s.id/ 
PDLIIBrimob. (zam/c17/jun) 


FAKTA 


Video tersebut memperlihatkan 
korps Brimob Polri memakai 
pakaian dinas lapangan (PDL) 
hijau setelah bertugas di Satgas 
Damai Cartenz, Papua. 


Jawa Pos 


Angger Bondan, Allex @omarullah, 


Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ibnu Yunianto 
Wakil Pemimpin Redaksi: Tatang Mahardika, 
Tri Mujoko Bayuaji 


Senior Editor: Rohman Budijanto 

Kepala Kompartemen: 

Agung Kurniawan, Anggit Satriyo Nugroho, Baskoro Yudho 
Redaktur Pelaksana: Eko Priyono 


Maya Apriliani Eko Susanti, Thorig Solikhul Karim 
Reporter: Adinda Wahyu Azmarani, Agfi Sagittian, 

Agus Dwi Prasetyo, Arif Adi Wijaya, Bagus Putra 
Pamungkas, Dimas Nur Apriyanto, Dinda Juwita, 

Edi Susilo, Eko Hendri Saiful, Fahmi Samastuti, Farid Satya 
Maulana, Ferlynda Putri Sofyandari, Firma Zuhdi Alfauzi, 
Folly Akbar, Galih Adi Prasetyo, Hasti Edi Sudrajat, 

Pied Rahmat Rifadin, Ilham Dwi Ridlo Wancoko, 


Isnina Aryani Hasanah, Khafidul Ulum, Lugas Wicaksono, 


Dipta Wahyu Pratomo, Fedrik Fernando Tarigan, 

Guslan Gumilang, Haritsah Al Mudatsir, Hendra Eka, 

mam Husein, Miftahulhayat, Nur Frizal Kurniawan, 

Puguh Sujiatmiko, Robertus Risky Pradianto, Salman Toyyibi, 
Alfian Rizal, Dimas Maulana, Riana Setiawan 


Editor Bahasa: 

rwan Herdyanto (koordinator), Achmad Santoso, Aisha Aulia 
Rahma, Ernawati, Hapidhoturropiah, Mega Amalia Ghassani, 
Oktavia Dwi Puteri Santoso, Yogi Sutopo 


Asisten Redaktur: Agus Wirawan, Koko Kurniawan, 

Xaveria Rahmani Utami 

Reporter: Ari Setiyaningrum, Al Mushowwir, 

Nadia Hanum, Nofia 

Fotografer: Andriansyah Poetra, Sugeng Deas 

Iklan: Dyah Shianti, Rensi Dewi Bulan, David Arya, Retno Palupi, 
Yuni Tan, Andreswari, Idah Saidah, Leanda Masius, Ratih Koriah, 
Rizna Mifta, Vicky Ferandhika, Mochammad Sholeh 

Sirkulasi: Moh. Mansur 


Penerbit: PT Jawa Pos Koran 


Jawa Pos Metropolitan 
General Manager: Suprianto 
Kepala Kompartemen: Susilo 
Redaktur: 

Arief Indra Dwisetyadi 
Asisten Redaktur: 

Bayu Putra 


Jawa Pos Radar 


Direktur Utama: Leak Kustiyo 

Direktur: Eddy Nugroho, Marsudi Nurwahid P. 

Wakil Direktur: Baehagi, Desy Andriani Radar Malang: Tauhid Wijaya 
Radar Kediri: Kurniawan Muhammad Radar Tulungagung: Aris Sudanang 
Radar Madiun: Wahyudi Novianto Radar Bojonegoro: Eri Suhariyadi 
Radar Tuban: Marsudi Nurwahid P. Radar Mojokerto: M. Nur Kholis 
Radar Bromo: Ahmad Suyuti Radar Jember: Cholig Baya 

Radar Banyuwangi: Samsudin Adlawi Radar Madura: Abdul Aziz 
Radar Solo: Marsudi Nurwahid P. Radar Semarang: Baehagi 

Radar Kudus: Baehagi Radar Jogja: Ananto Priyatno 

Radar Bali: Justin M. Herman Radar Jombang: M. Nur Kholis 


Redaktur: Ali Mahrus, Andrianto Wahyudiono, Andri Teguh 
Pryantoro, Anton Hadiyanto, Any Rufaidah, Ariyanti Kurnia 
Rakhmana, Aris Imam Masyhudi, Dani Nur Subagiyo, 

Dwi Shintia Irianti, Firzan Syahroni, M. Sholahuddin, 
Naufal W. Asmoro, Nora Adriani Sampurna Putri, 

Nur Aini Roosilawati, Sidig Prasetyo 

Asisten Redaktur: Ariski Prasetyo Hadi, 

Candra Kurnia, Diar Candra Tristiawan, Glandy Burnama, 
Indria Pramuhapsari, Juneka Subaihul Mufid, 


M. Apridio Kurnia Ananta, M. Hilmi Setiawan, 

M. Salsabil A'dn, Narendra Prasetya, Nurul Komariah, 
Nugroho Galih Wicaksono, Rizky Ahmad Fauzi, 

Sahrul Yunizar, Septian Nur Hadi, Septinda Ayu Pramitasari, 
Siti Aisyah, Taufig Ardyansyah, Umar Wirahadi, 

Wahyu Zanuar Bustomi, Zalzilatul Hikmia 


Fotografer: Beky Subechi, M. Ali (koordinator Jakarta), 
Dite Surendra (koordinator Surabaya), Ahmad Khusaini, 


Desain Grafis dan Tata Artistik: 
Bagus Hariadi, Budiono, Herlambang Bintang, 
mas Ayu, Rizky Agung 


Sekretaris Redaksi: Dava Novianti 
Pracetak: M. Tova Maulana Irfan 


Tim Liputan Iklan 
Kepala Kompartemen: Maharani Wanodya Anugerah 
Primarissa, Mahesa Indra 


Direktur Utama: Leak Kustiyo 

Direktur: Eddy Nugroho 

Wakil Direktur Bidang HRD: Rudy Harahap 

Wakil Direktur Bidang Keuangan: Desy Andriani 
Konsultan Hukum: 

Markus Sajogo & Associates (MS&A Law Firm) 
Ombudsman: Rohman Budijanto, Bambang Janu Isnoto 
Alamat Redaksi: 

Graha Pena Lt 4 Jl A. Yani 88, Surabaya, 60234 


JawaPos.com 
Pemimpin Redaksi/ 
Penanggung Jawab: 
Dhimas Ginanjar 
Satria Perdana 
Jawa Pos Group 
Newsroom 
General Manager: 
Bambang Janu Isnoto 


Percetakan: PT Temprina Media Grafika 

Alamat Percetakan: Jalan Sumengko Km 30-31, Wringinanom, Gresik 

Telepon Redaksi: 031-8202240, Fax: 031-8285555 

Telepon Iklan: 031-8202254, Fax: 031-8294573, E-Mail: iklan@jawapos.co.id 
Telepon Pemasaran: 031-8202000, Fax: 031-8250009 

Perwakilan Jakarta: Gedung Graha Pena, Jl Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 
Telepon: 021-53699500, Fax: 021-5349207 Homepage: http//digital.jawapos.co.id 
E-Mail: editor@jawapos.co.id Harga Langganan: Surabaya, Sidoarjo, 

dan Gresik Rp 120.000 Jakarta: Rp 110.000 Luar Pulau: Tambah ongkos kirim 


Wartawan Jawa Pos dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. 


Wartawan Jawa Pos dibekali dengan kartu pers yang selalu dikenakan selama bertugas. 


Semua artikel dalam rubrik Komunikasi Bisnis/Politik/Pemerintahan/Pendidikan adalah pariwara. 


Semua artikel yang ditulis oleh Tim Liputan Iklan adalah pariwara. 


Jawa Pos 


An dn 


JAWA TIMUR 


PENDAFTARAN PPK & PPS | 


PANITIA PEMILIMAN KECAMATAN & 


' RAMADA KUSUMA/JAWA POS RADAR BANYUWANGI 


AUDIENSI: Sejumlah pengurus parpol menyampaikan keberatan atas pemekaran dapil Pemilu 2024 di kantor KPU Banyuwangi kemarin (7/2). 


Pro-Kontra Warnai Perubahan Dapil Pemilu Kabupaten/Kota 


SURABAYA - KPU telah menetapkan 
komposisi daerah pemilihan (dapil) 
Pemilu 2024. Termasuk pemilihan 
umum legislatif (pileg) kabupaten/ 
kota di wilayah Jatim. Hasilnya, ada 
perubahan jumlah dapil dibandingkan 
Pemilu 2019 di sebagian daerah. 

Misalnya, yang ditetapkan di Jember. 
Jumlah dapil pileg tingkat kabupaten/ 
kota resmi berubah. Dari sebelumnya 
enam menjadi tujuh dapil. "Yang 


SURABAYA - Operasi 


ditetapkan KPU RI adalah usulan 
rancangan kami yang ketiga,” kata 
Komisioner KPU Jember Achmad Susanto. 

Sementara itu, perubahan dapil di 
Kabupaten Lumajang cukup signifikan. 
Yakni dari lima menjadi tujuh dapil. 
Di Kota Probolinggo juga sama. Ber- 
tambah dari tiga menjadi lima dapil. 
”Dengan lima dapil ini, tiap kecamatan 
menjadi dapil sendiri,” kata Ketua 
KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri. 


Perubahan besar juga terjadi pada 
dapil pileg tingkat II di Banyuwangi. 
Yakni, dari lima menjadi delapan dapil. 
Keputusan KPU tersebut berujung 
pro-kontra. Kemarin Forum Komunikasi 
Partai Politik dan Organisasi Masyarakat 
(FKPPO) mendatangi kantor KPU 
Banyuwangi untuk beraudiensi dengan 
para komisioner. Mereka menolak 
perubahan itu. (mau/nur/son/fid/ 
mas/fun/rei/aif/c6/ris) 


nikasi dengan pemerintah 


Nasib 7 Korban Makelar PMI Terkatung-katung 


pencegahan keberangkatan 
calon pekerja migran Indo- 
nesia (CPMI) ilegal ke Arab 
Saudi lewat Bandara Juanda 
pada akhir Januari lalu ma- 
sih menyisakan cerita pilu. 

Hingga kemarin, nasib tujuh 
di antara 101 CPMI korban 
makelar itu takjelas. Penye- 
babnya, mereka tak kunjung 
dijemput oleh pemerintah 
daerah asal masing-masing. 
Alhasil, mereka masih 
ditampung dan difasilitasi 
di UPT P2TK Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 


(Disnakertrans) Jatim. 


UPT P2TK JATIM UNTUK JAWA POS 
DIFASILITASI: Hingga kemarin (7/2), tujuh korban makelar PMI yang gagal 
berangkat ke Arab Saudi masih ditampung di UPT P2TK Disnakertrans Jatim. 


warga Jatim. Sebenarnya, 
Tujuh CPMI itu bukan pemprovsudah berkomu- 


daerah asal semua korban. 
"Sudah ada respons. Tapi, 
belum ada kepastian kapan 
dijemput,” papar Kepala 
Disnakertrans Jatim Hi- 
mawan Estu Bagijo kemarin. 
Seperti diketahui, sebe- 
lumnya para CPMI ilegal 
itu diamankan Satgas Per- 
lindungan PMI pada operasi 
selama 28-30 Januari lalu. 
Diketahui, mereka adalah 
korban makelar PMI yang 
diduga terlibat dalam tindak 
pidana perdagangan orang 
(TPPO). (elo/c6/ris) 


| 


Uji Sampel Tanah Betah aa Pacitan 


PACITAN - Sepekan terakhir, 
warga di wilayah Pacitan dan 
sekitarnya dibikin heboh atas 
munculnya asap panas di se- 
bidang tanah yang terletak di 
Dusun Banar, Desa Tanjunglor, 
Kecamatan Ngadirojo. 

Fenomenaitu akhirnya mendapat 
atensi dari Pemkab Pacitan. Dinas 
lingkungan hidup (DLH) setempat 
menguji kandungan air dan tanah 
bekas galian lampu penerangan 
jalan umum (PJU) tersebut. 

Kepala DLH Pacitan Cicik Rou- 
dlotul Jannah mengaku, pe- 
ngambilan sampel air dan tanah 
sudah dilakukan timnya pada awal 
pekan lalu. "Dibutuhkan waktu 

2-3 hari ke depan untuk mengetahui 
hasilnya, katanya kemarin. 

Dari hasil pengamatan terakhir, 
tanah itumasih mengeluarkan asap 
dan bau menyengat dari kedalaman 


Let 
pda Sein p 3 


FENOMENA: Petugas DLH Pacitan mengecek sekaligus mengambil sampel di lokasi 
munculnya tanah berasap di Dusun Banar, Desa Tanjunglor, Ngadirojo, pada Senin (6/2). 


ARUN 
JAWA POS RADAR PACITAN 


RABU 8 FEBRUARI 2023 | 


Realisasikan Pengelolaan 
TPS Regional di 4 Wilayah 


Masuk Tahap FS, 
Kerja Sama dengan 
8 Pemerintah Daerah 


SURABAYA - Pengem- 
bangan tempat pengelo- 
laan sampah (TPS) regional 
di Jatim mulai direali- 
sasikan. Saatini pemprov 
bersama DPRD Jatim men- 
jajaki kerja sama dengan 
delapan pemerintah kabu- 
paten/kota yang berada 
di satu wilayah. 

Delapan pemerintah dae- 
rah itu meliputi Pemerintah 
Kabupaten dan Kota Pro- 
bolinggo, Kabupaten-Kota 
Pasuruan, Kabupaten-Kota 
Blitar, serta Kabupaten- 
Kota Kediri. Ada empat 
TPS regional yang renca- 
nanya dibangun di tiap 
wilayah. Tahap pengem- 
bangan tersebut sudah 
memasuki feasibility study 
(FS) alias studi kelayakan. 

Anggota Komisi D DPRD 
Jatim Satib menyatakan, 
dimulainya pengembangan 
TPS regional merupakan 
tindak lanjut dari perda pe- 
ngelolaan sampah regional 
yang disahkan eksekutif- 
legislatif pada akhir Oktober 
tahun lalu. "Ada empat 


RENCANA 
LOKASI TPS 
REGIONAL 
DI JATIM 


(“1 TPS Regional Probolinggo: 


("J1 TPS Regional Kediri: 


“0 


Suntikan dana 
dari luar penting 
dilakukan guna 
percepatan rea- 
lisasi. Mengingat 
kebutuhan pe- 
ngelolaan sam- 
pah di Jatim 
saat ini begitu 
mendesak: 
SATIB 


Anggota Komisi D 
DPRD Jatim 


daerah yang dianggap cukup 
siap. Dan saat ini tengah 
dilakukan studi kelayakan," 
ucapnya kepada Jawa Pos. 
Nanti hasil FS tersebut 
jadi acuan untuk penyu- 
sunan perjanjian kerja 
sama (PKS) antara pem- 
prov dan pemerintah kabu- 
paten/kota yang masuk 
rencana. "Dalam PKS itu 
nanti, ada sejumlah kese- 
pakatan yang dibuat, ter- 
masuk soal skema pem- 
biayaan,” katanya. 
Sejauh ini, kata Satib, 
DPRD Jatim mengusulkan 
agar pembangunan TPS 
memakai skema cost sha- 
ring alias tanggungrenteng 


Untuk mengelola sampah 
yang ada di wilayah 
Kabupaten dan Kota 
Probolinggo. 


Untuk mengelola sampah 
yang ada di wilayah 
Kabupaten 
dan Kota Kediri. 


Jawa Pos 


EALTH- CARE 


N 


AND MANY MORE 


3-5 


65 sentimeter "Dugaan sementara, 
ada campuran gas metana (CH4) 
di dalam tanah tersebut” katanya. 
Pihaknya menduga fenomena 
tanah berasap itu tidak alami, te- 
tapi muncul dari timbunan sampah 
di dalam tanah bekas galian lampu 


PJU tersebut. Sebab, lokasi kejadian 
tanah berasap itu tidak berada di 
wilayah pegunungan purba atau 
aktif.” Untuk sementara, kami tetap 
meminta kepada masyarakat tidak 
melakukan aktivitas di sekitar 
lokasi,” katanya. 


Sementara itu, sampai dengan 
kemarin pagi, diketahui tanah 
bekas galian lampu PJU tersebut 
masih mengeluarkan asap. "Saat 
ini sudah diberi police line untuk 
pembatas,” kata Kasun Banar 
Katwano. (gen/her/c12/ris) 


MARET 2023 


ATRIUM 


antara pemprov dan ka- 
bupaten/kota. "Itu juga 
berlaku dalam pengelolaan 
dan penghasilan. Yang 
nanti dibagi rata,” katanya. 

Pengembangan TPS re- 
gional di Jatim sebenarnya 
cukup mendesak. Bahkan, 
rencana tersebut sudah 
masuk perdarencana tata 
ruang wilayah (RTRW) 
Jatim 2011-2031. Ada de- 
lapan titik yangjadi lokasi 
pendirian TPS regional. 
Namun, lantaran keterba- 
tasan anggaran, rencana 
itu terus mundur. Dan baru 
dijajaki kembali saat ini. 

Selain itu, dewan memberi 
lampu hijau kepada pemprov 
dan pemerintah daerah 
untuk menggandenginvestor 
dalam pengembangan mau- 
pun pengelolaan TPSregio- 
nal. Suntikan dana dari luar 
penting dilakukan guna 
percepatan realisasi. Meng- 
ingat kebutuhan pengelolaan 
sampah di Jatim saat ini 
begitu mendesak, katanya. 

Sementara itu, Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Jatim Jempin Mar- 
bun memaparkan, sesuai 
konsep awal, pengemba- 
ngan TPS regional berbasis 
kewilayahan. (elo/c12/ris) 


(1 TPS Regional Pasuruan: 


Untuk mengelola 
sampah yang ada 

di wilayah Kabupaten 
dan Kota Pasuruan. 


(s1 TPS Regional Blitar: 


Untuk mengelola 
sampah yang ada 

di wilayah Kabupaten 
dan Kota Blitar. 


GRAFIS: ADIT/JAWA POS 


HOSPITAL | LABORATORIES | MEDICAL E@UIPMENTS 


TUNJUNGAN PLAZA 3 


SURABAYA 


ACTIVITIES 


CALLING 9 


: , , & Health Talk 
Tambah Koridor, Kurangi Durasi Tunggu ol 
Pengembangan Bus Trans Jatim Tahun Ini. Semur Khonfah Indar Para ai ALL TENANTS @ Ang 


SURABAYA - Sejumlah pengembanganlayanan upaya penyediaan armada, yang dilakukan adalah 
bus Trans Jatim telah disiapkan Pemprov Jatim penataan angkutan existing yang saat ini telah 
selama tahun ini. Salah satunya adalah gg melayani rute tersebut. 
rencana pengoperasian rute baru. Selain penambahan koridor, pemprov 


& Demo Healthy Cooking 
& Free Skin Analyze 
& Free Konsultasi Dokter 


Instansi tersebut berencana membuka JJ mengurangi durasi waktu tunggu penumpang 
koridor dua dengan rute Surabaya- “ta Trans Jatim koridor satu rute Porong-Si- & Free Goody Bag 
Mojokerto. Targetnya bisa terwujud pada ka doarjo-Surabaya-Gresik. Dari selama ini 30 


pertengahan 2023. 

Upaya penambahan rute baru Trans | 
Jatim tak terlepas dari tingginya permin- 
taan angkutan umum yang melintasi 
rute tersebut. Terutama para warga ko- Orang nomor satu di Jatim itu me- 
muter Mojokerto-Surabaya. mastikan tidak ada perubahan tarif Trans 

"Semoga, koridor baru ini bisa diluncurkan Jatim. Tetap seperti sekarang. Yakni, Rp 5 ribu 
pada pertengahan 2023. Ada 20 unit bus yang untuk penumpang umum dan Rp 2.500 untuk 
disiapkan, ditambah dua cadangan,” kata Gu- pelajar/santri. (hen/c12/ris) 


menit menjadi 15 menit per armada. 
Pengurangan durasi itu dilakukan lewat 

penambahan armada Trans Jatim. Dari 

sebelumnya 20 unit menjadi 30 unit. 


@jawapos | O channel Jawa Pos 


Khofifah Indar 


Parawansa INFORMASI 


NAILA 0813 3511 4331 | AINI 0822 6473 6944 | AUDY 0856 4064 1445 


DANIEL 0822 4464 9090 | KEVIN 0811330 0992 


wa Pos 


SHOW--SELEBRITI 


RABU 8 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 6 


Lee Seung-gi Umumkan Rencana Pernikahan dengan Lee Da-in 


SEOUL - "Hari ini aku mengu- 
mumkan keputusan terpenting 
dalam hidupku, kata aktor dan 
penyanyi Lee Seung-gi dalam surat 
tulisan tangan yang diunggahnya 
di Instagram kemarin (7/2). Kalimat 
itu mengejutkan fans Seung-gi. 
Keputusan yang dimaksud adalah 
menikah dengan sang kekasih, 
aktris Lee Da-in. 

Seung-gi mengaku telah melamar 
Da-in dan dia menerimanya. ”(Da- 
in) yang aku cintai, tidak hanya 
sebagai kekasih, tapi juga pasangan 
yang menikah, ucapnya. 

Aktor Vagabond (2019) itu memuji 
Da-in sebagai sosok yang penuh 
kehangatan dan cinta. Dia ingin 
menghabiskan sisa hidupnya 


Dilamar Pilot 


A 

& 

s 

$ 

$ 
$ 


Dengan Mas Rully 
sudah memberikan 
cincin di depan banyak 
orang, terus bilang ' mau 
nggak nikah dengan 
aku? Ya berarti aku 
sudah dilamar 
tandanya, dihargai 
sebagai perempuan. 
Karena bukan diajak 
pacaran lagi, tapi 
langsung diminta depan 
Mami aku. Ya, aku cuma 
berdoa dan istikharah 
meminta yang terbaik 
dari Allah karena aku 
pernah gagal berumah 
tangga. Aku menjalani 
ini dengan ketentuan 
Allah. Beliau pilot, 
umurnya 42 tahun. 
Seorang duda dan 
sudah punya dua anak. 


DEWI PERSSIK 
membenarkan kabar 
dirinya telah dilamar 


bersama pemeran drama Alice 
(2020) tersebut. Pernikahan akan 
digelar 7 April mendatang. "Aku 
ingin berbagi kebahagiaan bersama. 
Bahkan jika ada saat-saat sulit 
dalam hidup, aku ingin mengatasi 
kesulitan itu bersama tanpa 
melepaskan tangan satu sama 
lain, tuturnya. 
Seung-gi belum mengumumkan 
di mana dan bagaimana per- 
nikahan itu akan digelar. Namun, 
dia tak lupa meminta restu 
kepada para fans. "Aku harap 
Anda akan menunjukkan du- 
kungan untuk masa depan kami, 
dan kami akan hidup bahagia 
sambil terus memberi kembali 
kepada orang lain,” ujarnya. 


SOOMPI 


ORANG YANG TEPAT: Lee Seung-gi ingin menghabiskan sisa usianya bersama 
sang kekasih, Lee Da-in. 


Hidup 
Berubah 
dalam 
emalam 


MULAI TERBUKA: Ressa 
Herlambang bercerita 
tentang musibah yang 

dialaminya saat ditemui 
di kawasan Mampang, 
Jakarta Selatan, Senin 

(6/2) malam. 


Ressa 
Herlambang 
Berdamai dengan 
Diri Sendiri 
JAKARTA - Lama menghilang 
dari sorot dunia hiburan, solois 
Ressa Herlambang muncul dengan 
cerita sedih. Dalam tayangan 
podcast Ferdy Element yang rilis 
Senin (6/2), untuk kali pertama 
dia bercerita ke publik tentang 
perubahan drastis kehidupannya 
yang terjadi hanya dalam semalam. 
Pada 2010 keluarganya mengalami 
kebangkrutan. Ressa yang semula 
hidup bak sultan harus menjalani 
kehidupan penuh kekurangan. 
"Sore lagi main PS dipanggil 
papa mama, diajak ke rumah 
tante. Sejak saatitu, sampai hari 
ini saya tidak pernah lagi masuk 
kerumah itu,” kata Ressa. 
Mendadak miskin, kondisi 
keluarganya kacau balau. "Kami 
mengalami pailit dalam bisnis. Ada 
yang merugi hingga Rp 12 miliar 
dalam semalam. Mobil, rumah, 
semuanya habis. Dunia fantasi yang 
pernah akujalani berubah. Bahkan, 
aku nggak pernah terpikirkan bakal 
adadi posisiitu” ungkap Ressasaat 
ditemui di kawasan Mampang Jakarta 
Selatan, Senin (6/2) malam. 
Bukan hanya itu, keluarganya 


SHAFA NADIA/JAWA POS 


SHAFA NADIA 


SM 3.0 Picu Keributan Internal di Agensi 


SEOUL -SM Entertainment, atau 
SME, memasuki babak barunya 


YANG ADA 
DI RENCANA 


lakukan diversifikasi genre musik. 
"Kami ingin lepas dari rilisan 


Sebagian yang setuju menilai 
SME cukup tertinggal di bawah 


pendapatnya terkait perubahan 
itu dalam rapat pemegang 


Seung-gi dan Da-in diketahui 
berpacaran sejak akhir 2020. 
Namun, hubungan mereka baru 
terkuak oleh media setempat 
pada Mei 2021. Menurut Sports 
Kyunghyang, mereka saling 
mengenal karena sama-sama 
berkecimpung di dunia seni 
peran. Keduanya juga memiliki 
hobi bermain golf, yang membuat 
mereka semakin dekat. 

Kabar itu pun dibenarkan 9Ato 
Entertainment agensi Da-in.”Mereka 
bertemu sebagai senior danjunior, 
dan dengan hati-hati saling mengenal 
sejak lima atau enam tahun lalu, 
papar agensi tersebut. 

Kabar pernikahan itu menye- 
nangkan hati fans setelah kasus 


memiliki setumpuk utang. 
"Ibaratnya, sampai minus harus 
bayar Rp50 miliar. Padahal, mama 
dan papa bilang nggakada urusan 
samaorang, ujarnya. 

Situasi itu membuat Ressa dan 
keluarga harus pindah dan berpisah. 
Dia dan orang tuanya tinggal di 
kontrakan petakan kecil. "Kami 
sewa rumah yang Rp 500 ribu. 
Adikku diungsikan ke rumah 
temannya. Kakakku ngejalanin 
kerjaannya. Aku pun sempat ikut 
sama orang lain,” papar Ressa. 

Tak lama setelah kebangkrutan 
itu, sederet musibah masih 
didapatnya dalam waktu berdekatan. 
Keluarganya kembali diuji saat 
ibunya mengalami hilangingatan. 
"Sempat jatuh di kamar mandi 
tanpa busana. Sampai tidur di 
sampingrel kereta api sama papa. 
Beli nasi padang, makan bertiga 
sembari nangis, itu semua udah 
dialami” ucapnya. 

Ressa mengungkapkan, kondisi 
itu dialami setelah serentetan kejadian 
di luar nalar terjadi di rumahnya. 
"bola api jatuh, pajangan di rumah 
jatuh tanpa sebab, dan belingnya 
sampai jadi pasir” jelasnya. 

Meski begitu, pelantun Janji Putih 
tersebut enggan mengaitkan apa 
yang dialami keluarganya dengan 
hal-hal mistis” terang Ressa. 

Tahun demi tahun berlalu, dia 


Penyakit 
Jantung 
Bawaan 


yang dialami Seung-gi tahun lalu. 
Hook Entertainment, agensi lama 
Seung-gi, diketahui menggelapkan 
pendapatan Seung-gi dari dunia 
tarik suara sejak dirinya debut 18 
tahun lalu. Seung-gi sendiri telah 
pindah ke One-Man Agency. Tanpa 
persetujuan angka dari Seung-gi, 
Hook mengembalikan KRW 5,4 
miliar (Rp 64 miliar). 

Seung-gi menyatakan akan 
mendonasikan seluruh uang itu 
-dipotong biaya perkara- karena 
dia mengajukan tuntutan hukum 
kepada Hook. Sebagian uangitu, 
yakni KRW 2 juta (Rp 24 miliar), 
telah didonasikan Seung-gi untuk 
Seoul National University Children's 
Hospital. (adn/c18/ayi) 


banting tulang agar bisa bertahan 
dan bangkit dari keterpurukan. 
Salah satunya berjualan es demi 
bisa menyokong kehidupan 
keluarga. "Beberapa tahun lalu 
jualan es pisang ijo sama adikku 
di masjid Bintaro” ungkapnya. 

Saat itu Ressa mengaku khawatir 
banyakorangyangmengenali dirinya. 
Sebab, Ressa dan keluarga sepakat 
untuk menutupi kesulitan yang 
mereka alami dari oranglain. Terlebih, 
Ressa merupakan penyanyi yang 
sempat naik daun di era 2000-an. 

"Mungkin aku bukan artis yang 
terkenal banget. Tapi, tetap takut 
ada yang tahu. Misal lagi jualan 
tuh, kami sering kabur-kaburan 
karena takut ketahuan media. 
Itu yang paling dikhawatirkan 
almarhumah mama, bahwa 
cerita ini tersebar,” tuturnya. 

Namun, perlahan setelahsangibu, 
Yulia Heri Burhania, meninggal karena 
kanker serviks pertengahan tahun 
lalu, Ressa ingin berdamai dengan 
kondisinya. Dia takingin menutupi 
lagi cerita hidupnya. Apalagi, 
kehidupannya saat ini semakin 
membaik dengan datangnya 
sejumlah tawaranmenyanyi. Berita 
ini keluar aku telepon papa dan 
dia bilang, 'Ya nggak apa-apa. Pada 
akhirnya semua orang berhaktahu 
cerita yang sesungguhnya, imbuh 
Ressa. (shf/c18/ayi) 


NAVER 


Sehat Pagi 


Topik: 


Bersama: 


dr. Arief Rakhman Hakim, Sp.BTKV (K) 
Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular 
Ada keluhan sakit jantung bawaan? 
WA: 082117918866 | Telp: 031-820 2004 


LIVE di JawaPos TV besok pagi 
Kamis 9 Februari 2023 @ Pukul: 06.00 sd 07.00WIB 


https://www.jawapos.com/live/ 


www,jawapos.com | W f@ jawapos 


SM 3.0 tahun ini. Pada akhir pekanlalu, album yang dance-centered” keputusan yang "Soo-man saham bulan depan. 
CEOLeeSung-soodanTakYoung- imbuh Youngr-joon. sentris: Dikomunitas pegawai Sejak pertengahan 2022, 
joon memperkenalkan SM 3.0. — Programitunantidiwujudkan Blind -yang seluruh penggu- nama Soo-man jadi sorotan 
Rangkaian programitu merujuk “lewat akuisisiperusahaanmusik nanyamenggunakananonim- publik Korea setelah laporan 
pada program pengembangan  danpendirianlabelindependen mereka menilai perlu adanya keuangan tahunan SME dirilis. 
mulai 2023.Sebelumnya,adaSM yang berafiliasi dengan SME. perubahan drastis untuk Sejak 2018, SME membayar 
1.0(1995-2010)yangditandaidebut  Perubahanbesartentuadapada menaikkan nilai pasar dan Like Planning -perusahaan 
beberapa grup besar dan fase hilangnya nama pendiri SME keuntungan bisnis. Namun, pribadi milik Soo-man- 
ekspansi K-pop diluarKorea,SM Lee Soo-man dari jajaran yangtaksetujupunada.Salah sebanyak total USD 100 juta 
2.0 (2010-2022). eksekutif. Kontraknya sebagai satunya, aktor dan musisiKim (Rp 1,5 triliun) per tahun. 

Di fase baru, SME untuk kali chief producer berakhir pada 'Min-jong, yang juga jajaran Beberapa pemilik saham pun 
pertama bakal memulai sistem akhir 2022, sementara masa eksekutif SME. sempat merilis surat terbuka, 
multilabel. "Kami sadar batasan jabatannya berakhirefektifper — ”CEO Lee Sung-soo dan Tak yang isinya menuntut trans- 
produksidanmanajemenproperti awal bulan ini. Namun, dia Young-joonsecarasepihakmerilis paransi keuangan. 
intelektual (IP)untukmemenuhi masih tetap memegang 18,73 pengumuman tanpa diskusi — GebrakanbaruSMEmendapat 
tuntutan pasar dan fans. Untuk persen saham di SME. internal. Menurutku, rencana apresiasi analis Kyobo Securities 
itu, salah satuperubahanutama — Keluarnya Soo-man sejalan baruinitidakakanmenguntungkan  ParkSeong-guk. Diamenyatakan, 
disistembaruiniadalahpendirian  denganvisiSM3.0untukmelepas buat keluarga besar SME atau transparansi serta independensi 
pusat multiproduksi, multilabel, ketergantungan” padacitrasang “pemilik saham dalam jangka produksi bakalmenaikkankeper- 
dan perusahaan subsider yang pendiri. Langkah itu terbilang panjang” tulisnya. cayaan para pemiliksaham. "Sistem 
fokus dalam pemasaran musik”  terlambatjikadibandingkanlabel- — Selainitu, Soo-man dikabarkan  multiproduksi ini akan punya 
tegas Sung-soo. label besar Korealainnya seperti kaget dengan "pemutusan dampak positif dalam jangka 

Dalam paparan yang juga JYP Entertainment dengan Park “sepihak” yang dilakukan dua  panjangbagiperusahaan. Aktivitas 
diunggah di YouTube,duaCEO Jin-young maupun YG Enter- CEO SME pada akhir pekan setiap artislebihjelas, debutgrup 
SMEitu berjanji menjadikanlabel tainment dan Yang Hyun-suk. lalu. Korea JoongAng Daily barujugalebih efisien” paparnya 
itu terdepan dalam hal musik. Meski demikian, keputusan itu ' memberitakan, pendiri label dalam wawancara dengan The 
Mereka menyatakan akan me- ”membelah' internal agensi. itudiisukanakanmenyampaikan Korea Herald. (fam/c12/ayi) 

kenang RESTO FAVORIT ANDA DI CULINARY AWARDS 2022 ? Nama 
ma ndiri KATEGORI & NAMA NOMINATOR: No KTP 
C U L IN A RY KOETON cevorwoopsampenansnuseannassesamnasansnaoaaaanhon Nama REStO: ereocorwereorngsanscanne1nneponennna No telepon 
Alamat 


AWARDS: 


Beri nilai 1-10 pada setiap poin penilaian 


Kualitas Makanan 5 seo Value for Money — 2 aaceoeereer Atmosfer Sena 


Kebersihan ——— Sec Kualitas Layanan 3 sa. 


« Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Apabila ada yang tidak sesuai berdasarkan persepsi, panitia 
berhak melakukan pembatalan secara sepihak. - Sebagai syarat sah voting dan hadiah, balot wajib diisi lengkap. 


Jawa Pos “ehdo & 


Sponsored by: 


Pn 
mandiri 


53 Supported by: 
Para 
# 


» » 
Jawa Pos WHONDA LATULIPE OT Petaka 


JawaPos" JawaPos.com 


2 
» Kirimkan balot ke Jawa Pos Gedung Graha Pena Lt 4, JIA Yani 88, Surabaya. 4 apkrindo 


» Batas akhir pengumpulan balot 21 Februari 2023 - Info nominasi dan kategori bisa dilihat di Instagram @jawapos 


Jawa Pos 


SPORIAINMENI 


HEALING 


RABAT - Terbang ke Maroko seperti healing 
bagi Real Madrid. Tak sekadar tampil di ajang 
Piala Dunia Antarklub, tetapi juga melepaskan 
bayang-bayang dari FC Barcelona. Rival El 
Clasico itu membuat Real mengawali 2023 de- 
ngan hal tidak menyenangkan terkait Barca. 

Di antaranya, takluk 1-3 dalam final Supercopa 
de Espana di Riyadh (16/1) dan berada dalam 
tekanan juara La Liga seiring Real tertinggal 8 
poin (45-53). Masih ditambah harus diundi 
bertemu dengan Barca di se mifinal Copa del 
Rey pada 3 Maret (Estadio Santiago Bernabeu) 
dan 6 April (Camp Nou) mendatang. 

Upaya Realuntuk mengalihkan diri dari Barca 
di Piala Dunia Antarklub dimulai dini hari nanti 
saat melawan Al Ahly dalam semifinal kedua 
(siaran langsung SPOTV 2/FIFA- pukul 02.00 
WIB). Laga Los Merengues -sebutan Real- me- 
lawan klub asal Mesir itu dimainkan di Stade 
Prince Moulay Abdellah, Rabat. Semifinal per- 
tamasudah berlangsung dini hari tadi di Tangier 
(8/2) antara juara Copa Libertadores Flamengo 
kontra Al Hilal (Arab Saudi). 

"Piala Dunia Antarklub jadi trofi pertama 
yang kumenangi bersama Real (2018, Red). 
Memenanginya lagi akan lebih istimewa ka- 
rena bakal jadi yang pertama bagi Real pada 
tahun ini,” ujar gelandang versatile Real Fe- 
derico Valverde di laman resmi klub. 

Piala Dunia Antarklub kali ini semestinya 
berlangsung pada Desember tahun lalu. 
Tapi, diundur karena ada Piala Dunia Gatar 
pada November-Desember tahun lalu. Kon- 
disi itu membuat Real menjalani agenda 
yang lebih padat setelah Piala Dunia Gatar 
dan berdampak pada kebugaran skuad Carlo 
Ancelotti tersebut. 

Dari 22 pemain yang dibawa Ancelotti ke Ma- 
roko, tidak ada kapten sekaligus bomber Karim 
Benzema, kiper Thibaut Courtois, dan bek Eder 
Militao yang terkendala cedera. Ketiganya 
adalah pilihan reguler starting XI. 

Statistik laga Real tanpa Benzema musim ini 
menunjukkan bahwa Los Merengues masih 
lebih banyak meraih hasil positif. Yakni, menang 
7 kali dari 11 laga. Persoalan baru terasa ketika 
Real tampil tanpa Courtois. Dari 8 laga tanpa 
kiper berjuluk Si Gurita tersebut, gawang Real 
hanya 3 kali nirbobol. Kekalahan 0-1 oleh RCD 
Mallorca di La Liga (6/2) jadi bukti terbaru. 

”Saya percaya kami akan tampil hebat di 
Maroko dan melupakan hasil-hasil buruk 
sebelumnya,” kata Nacho Fernandez, bek 
Real yang bakal menggantikan Benzema se- 
bagai kapten Real di Piala Dunia Antarklub. 
Nacho sekaligus pencetak gol bunuh diri 
Real saat dikalahkan RCD. (io/c18/dns) 


INJURY TIM 


THE SUN 


KEAJAIBAN: Christian Atsu selamat dari gempa Turki-Syria 
setelah tertimbun reruntuhan selama 24 jam. 


CHRISTIAN ATSU 


Selamat setelah 24 Jam 
Tertimbun Reruntuhan 


GEMPA dahsyat dengan kekuatan 
magnitudo 7,8 yang mengguncang 
perbatasan Turki-Syria pada Senin (6/2) 
lalu memberi pengalaman terkelam bagi 
mantan pemain Chelsea Christian Atsu. 

Baru semusim tinggal di Turki dengan 
memperkuat klub SuperLig Hatayspor, Atsu 
merasakan situasi di antara hidup dan 
mati. Bersama Direktur Olahraga 
Hatayspor Taner Savut, Atsu tertimbun di 
bawah reruntuhan apartemennya. 

Wakil Presiden Hatayspor Mustafa Ozat 
kepada DHA menyatakan bahwa Atsu dan 
Savut ada di bawah reruntuhan selama 24 jam 
sebelum akhirnya ditemukan. "Dunia seperti 
jadi milik kami ketika kami menemukannya 
(Atsu dan Savut, Red), tutur Ozat. 

Atsu ditemukan masih hidup. Sayang, 
Savut belum mampu diselamatkan. 
”Christian bisa diselamatkan meski dalam 
kondisi cedera lumayan parah. Dia telah 
mendapatkan perawatan intensif,” imbuh 
Ozat. (ren/c17/dns) 


RABU 8 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 7 


Ga! AL AHLY Y REAL MADRID JJ 


DARI HAL BERBAU EL CLASICO 


- 


ASIAN 
INTIP HANDICAP 


NI 
M0 


CLUB WORLD CUP 


2022 


MEMANDU 

ANAK MUDA: 

Dari kiri, Luka Modric 
jadi pemimpin serangan 
Real Madrid bersama 
Vinicius Junior, Federico 
Valverde, dan Rodrygo 
saat menghadapi Al 
Ahly dalam semifinal 
Piala Dunia Antarklub 

di Rabat dini hari nanti 
(9/2) WIB. 


Momen 
Bangkit 
Los 
Merengues 


60 


Tampil di Piala 
Dunia Antar- 
klub menanda- 
kan kami sudah 
melakukan yang 
terbaik (juara di 
Liga Champions 
musim lalu, 
Red). Ini men- 
jadi momentum 
tepat bagi kami 
(untuk bangkit, 
Red). 


CARLO ANCELOTTI 
Entrenador Real Madrid 
jelang tampil dalam 
semifinal Piala Dunia 
Antarklub lawan Al Ahly 


. MEmirates / 
V1 FLV BETIER 


F 


ize 


RAUL TOLAK LATIH LEEDS UNITED 


Anggap Castilla Jalur yang Benar 


MANTAN striker legendaris 
Real Madrid Raul Gonzalez me- 
miliki kesempatan melatih klub 
kasta teratas kemarin (7/2). 
Raul ditawari melatih klub Pre- 
mier League Leeds United. Dia 
diplot untuk mengisi lowong- 
nya posisi tactician The Whites 
setelah Jesse Marsch dipecat 
dua hari (5/2) lalu. 

Tetapi, Raul ternyata meno- 
laknya. Pria 45 tahun itu memi- 
lih bertahan sebagai entrenador 
Real Madrid B atau Real Madrid 
Castilla. Musim ini adalah 
musim keempat Raul mena- 


KASUS MANCHESTER CITY 


ngani tim yang berkiprah di 
kasta ketiga liga Spanyol (Pri- 
mera Federacion) tersebut. 

"Penolakan tersebut karena 
dia (Raul, Red) menginginkan 
posisi Carlo Ancelotti (sebagai 
entrenador tim utama Real, Red) 
yang kontraknya habis tahun 
depan, klaim Diario AS. 

Raul terinspirasi jejak Zinedi- 
ne Zidane. Sebelum menjadi 
entrenador Real pada Januari 
2016, Zizou -julukan Zidane- 
merupakan entrenador Castilla 
pada 2014-2016. Ketika men- 
jadi entrenador tim utama, Zi- 


ah 25 ade pat ban Sa 
PELATIH: MARCEL KOLLER ng 


Siaran Langsung: 1 
'!— SPOTV 2/FIFA4 
pukul 02.00 WIB 


Stadion: 
Stade Prince Moulay 
Abdellah 


HERLAMBANG/JAWA POS 


PELATIH: CARLO ANCELOTTI 


la 


Va verde 
21 18 

Rodrygo Tchouameni 

20 8 

vini e 


Modric 


7 


Kroos 


dane langsung tancap gas de- 
ngan meraih 11 trofi dalam 
dua periode. Yang paling feno- 
menal adalah hat-trick juara 
Liga Champions (2016-2018). 
Pilihan Raul berbeda dengan 
nama seangkatannya seperti 
Xabi Alonso. Xabi tidak membu- 
ang kesempatan untuk mena- 
ngani klub Bundesliga Bayer 
Leverkusen per5 Oktober tahun 
lalu. Seperti Raul, Xabi memulai 
karier kepelatihan pada 2019 
dengan menangani klub B dari 
klub La Liga, Real Sociedad, di Pri- 
mera Federacion. (io/c6/dns) 


te 21 2 
— 10 Mitali 


KEHILANGAN 
KAPTEN 
SEKALIGUS 
PEMAIN 
TERBANYAK 
TAMPIL 


REAL Madrid tidak 
membawa Karim 
Benzema ke Piala 
Dunia Antarklub 
di Maroko karena 
cedera paha. Se- 
lain kehilangan 
kapten, Benzema 
adalah pemain 
dalam sejarah 
Real yang memi- 


PN 
Nacrolc) Lunin j 
22 


Rudiger 


liki penampilan 
terbanyak di Piala 
Dunia Antarklub. 
(io/c17/dns) 
Karim 
Benzema 8 
Marcelo 8 
Raphael 
Varane 8 
Toni Kroos 7 
Dani 
Carvajal 1 
Luka 

Modric 6 
Gareth 

Bale 6 
Cristiano 6 
Ronaldo 
Sergio 
Ramos 6 
Isco 6 
Casemiro 6 
Lucas 

Vazguez 6 


PILIH KASTA 
KETIGA: 
Raul Gonzalez 
menolak tawaran 
sebagai pelatih 
Leeds United. 


REAL MADRID CF 


Kontestan Lain Ingin Sanksi Degradasi 


Premier 
League 


KETIR-KETIR: 
Duet lini serang 
Manchester 
City, striker 
Erling Haa- 
land (kiri) dan 
gelandang 
serang Kevin 
De Bruyne, 
menanti sanksi 
untuk klubnya. 


OLI SCARFF/AFP 


MANCHESTER - Kasus 
pelanggaran laporan keu- 
angan yang dilakukan Man- 
chester City selama sembi- 
lan musim (2009-2010 
sampai 2017-2018) memicu 
suara dari klub Premier 
League lainnya. Laporan 
Sky Sports menyebutkan, 
sanksi supaya City didegra- 
dasikan ke Championship 
kalau terbukti bersalah pa- 
ling banyak dipilih. 

"Itu (City ditendang dari 
Premier League) bukan se- 
suatu yang akan kami lobi. 


Tetapi, jika mereka (City) 
bersalah, itu bukan sesuatu 
yang akan kami lawan, ujar 
salah seorang petinggi klub 
diluar bigsix Premier League 
kepada Daily Telegraph. 

Keinginan supaya gelar 
juara yang didapat City sela- 
ma periode bermasalah itu 
dicopot dan diberikan kepa- 
da runner-upjuga terus me- 
ngemuka. Bukan hanya se- 
kadar di Premier League, 
melainkan juga di ajang do- 
mestik lainnya seperti Piala 
FA maupun Piala Liga. 


Seperti sindiran yang di- 
lakukan mantan gelandang 
bertahan Liverpool FC Lu- 
cas Leiva. "Apakah aku 
(akan) menjadi juara Pre- 
mier League?” cuit pengga- 
wa LFC periode 2007-2017 
tersebut sampai mengung- 
gah klasemen akhir Premier 
League 2013-2014. Saat itu 
LFC finis di bawah City. 

Manchester United juga dua 
kali finis di bawah City dalam 
periode bermasalah City. Ma- 
sing-masing 2011-2012 dan 
2017-2018. (ren/c19/dns) 


8 | RABU 8 FEBRUARI 2023 


OTALFOOTBALL 


PERFORMA NEYMAR 
DI COUPE DE FRANCE 


SPORTAINMENT - Jawa Pos 


OLYMPIOUE MARSEILLE PARIS SAINT-GERMAIN 


9 
2017-2018 MM 2020-2021) 
aga: C(lenN9KaDIi 
90 menit 136 menit 
2 gol 1gol 
2 umpan gol 
Ide Buruk 2018-2019 
Ekstensi , 23 rFeKan IMGa cy 
: 272 menit main 
Messi 2 gol 90 menit 
L) 3umpangol — 4gol 
. 2 umpan gol MARSEILLE - Pekan yang indah 
Menangani 2019-2020 dijalani bintangParis Saint-Germain 
tiga 2man | (PSG) Neymar Jr. Dimulai meraya- 
superstar - Da kan ulang tahun ke-31 pada 5 Fe- 
(Lionel aa bruari - Sasana ea Ney- 
. 6 : mar mendapa Oo penghar- 
Messi, Kylian “Musim masih berlangsung gaan Heran Kak san an 
- Musim 2021-2022 ditiada- , 
Mhapps, aan Panda Cwe an Samba Onatpaan peng 
Neymar Jr, hargaan terbaik bagi pesepak bola 
Red asal Brasil yangbermain dikompetisi 
Mean an BINTANG LATIN: Striker PSG Neymar ' Eropa. Penghargaan tahunan 
Belum lagi Sa ag aa Sg fa kot “OnoOem 
ledak 8! , de France dini hari nanti (0/2) WIB. Dini hari nanti (9/2) WIB Neymar cetak gol tunggal keme- Ketika Kejar diharapk- 
edakan gajl berpeluang melengkapi pekan nangan ke gawang Les an kembali jadi pembeda 
yang akan N f indahnya dengan come  Pocheens -julukan OM- bagi PSG, OM pun ber- 
h 'S PELATIH: CHRISTOPHE GALTIER 2 . . " 
membuat AA 4 back dalam Le Classigue di Parc des Princes, kan- harap serupakepada Alexis 
PSG yan » & menghadapiOlympigue dang PSG (17/10/2022). COUPEPFRANCE Sanchez. Most caps sekali- 
E ii ? — | Marseille(OM).Laga16 — ”Saya yakin ini akan gus top scorer sepanjang 
rndeAna “gg tag 2 g TG Sole NN besarCoupedeFrance menjadi salah satu Le ASIAN masa timnas Cile itu telah 
dengan 5 / Ma Tu 3, aa Ta en 5 Oi Sp tersebut dimainkan  Classigue yang paling dia ANN menunjukkan mentalitas- 
Financial : | Metout Suara "TNI root .ga V Masal 4 Verati MAKAM (nara di kandang OM, (Neymar) kenang sean- 1 30 nya sebagai seorang mesin 
Fair Play: : f. MA Jar , KAA Pu 0810 21 » W 1 | Stade Orange Ve-  dainya dia kembali mela- | id | gol dalam laga-laga besar, 
# 5 1 £ onta PAN Ta OA IA NA lodrome. | kukan hal yang sama seperti Musim ini Alexis sukses menjebol 
JEROME ROTHEN Mbemba Orange Ylrome, Wa - Ls LeClassigue pertemuan sebelumnya, kata  gawangOGCNice(2kali),LOSCLille 
a Ma ea ag $ 1 | memiliki entraineurPSG Christophe Gal- (1 kali), dan ASMonaco (2kali). 
Gek tentang ad ea Fabian Mendes v memoriin- tier kepada Le Parisien. Ney  ”Laga-laga besar butuh pe- 
rencana memper- Oo 000 dah bagi -sapaan Neymar- totalterlibat main seperti Alexis untuk bisa 
panjang kontrak | Neymar dalam7gol(4goldan3umpan  membuatperbedaan, tutur Igor 
Lionel Messi OLYMPIOUE MARSEILLE karena dia gol) dalam 9 kali pertemuan  Tudor, entraineur OM, di laman 
HERLAMBANGIJAWA POS yang men- kontra OM. resmi klub. (ren/c19/dns) 


IKLANJITU 


WAAH.. SUDAH LAKU! 


s Otomotif 


Mobil | Motor | Bus | Truck | Alat Berat | Jasa Otomotif 


Iklan Jitu bisa dilihat 


HONDA 
HRV Th 2015. E matik. Km80rb tgn1.220 


MOBIL DIJUAL 


DI ATAS 
100 JUTA 


SURABAYA 


DAIHATSU 


GREAT XENIA R Sporty 2017 Silver tgn1 
km25rb.157.5jt.Istimewa.081292092828 


jtng hub Ss 514k.085101869549 Tgn1Silver PROMO 160jt. 08123174642 


secara online di 


iklanjitu.id 


HONDA 
Baru Masuk! BRIO E 2019 Facelift Matic 


TOYOTA TOYOTA 


Hiace “22 Tgn1 dr baru,milik sdr, bukan Ribon diesel manual tipeV abu2 mtI'16 
bksrentaltaudio 575Jt da 08170157777 300jtngRyMulyosari358.085104885558. 


MOBIL DIJUAL 


DI BAWAH 
100 JUTA 


SURABAYA 


PEUGEOT 


Peugeot 504 thn 76 full original tidak 
keropos istimewa 175jt 082118143267 


| PROMO |) 


100 


H. CR-Z Sport Hibrid 2015 Tg1 Istimewa 
Km 39.000. ak 08888-3333-17. Rp 365jt 


A Properti 


Agya 1.2 TRD 2020 matik merah(L)140jt JUAL TOYOTA Pick-up Hilux Th.2012, 
ng Tangan1 Hub:082131417702 Lihat Di Jl.Kapuas 62 Sby, Jam Kerja 


MALANG & SEKITARNYA 


MITSUBISHI 


. Dijual Expander Ultimate Putih, th.2022, 
| km.6500, N Mlg, TP H:081.252198.499 


Harga Berlaku Untuk 
2 Baris, Harga Belum 
Termasuk PPN 14, 
Wajib Tayang Hari 
Selasa, Tidak Berlaku 
Untuk Iklan Lowongan 
Kerja 


SUZUKI 


Jual:All new ertiga A/T putih 2018 tgn 1 
istw TP 188 jt. Hub : 0811304888 


INFORMASI 


(03) 320 2206 


Tanah | Rumah | Kost | Apartemen | Villa | Rumah Usaha | Perlengkapan Rumah | Bahan Bangunan 


— nanas) PUSAT 


DIJUAL 


— ML 


DKont Rmh ex ktr/gdg Lt800 dkt BCA 
Diponegoro 175jt/th 081231351766 TP 


Tnh Jl.Slompretan Lt490M2 Ngantong, 
Strtgs u/ Ush/Ktr/Tk. 081229987899 TP 


RUMAH USAHA 


DIJUAL 


Djl Rmh kantor Ry Kartini Lt 400 SHM 
hrg 13,5M serius 081231351766 TP 


SURABAYA PUSAT 


ASSET BANK 

« Raya Arjuno. LT.900m. HGB. 19,5jt/m 
“ Tnh Raya Prigen, dkt Cimory. LT.5715m. HGB. 1jtim| 
# Gudang Raya Legundi. dkt Pintu Tol. 740m. SHM. 3,9M 
« Jin. Kedondong 1000m. SHM. 10,9M 
« Ry Jenggolo, Sidoarjo. LT.526m. SHM. 4,95M 
« Raya Darmo. 800m. HGB. 47,5jt/m| 
# Gudang Osowilangon Indah. 4000m. 12,5M 
« Raya Domas, Mojokerto 2,6Ha. SHM. 395rb/m 
« Raya Siwalankerto. 1867m. SHM. 9,5jt/m| 
# Vila Taman Dayu Golf Regency. LT.425m. 2,35M| 
# Puri Galaxy, Bamboo Lakes. LT.450m. 5,95M 
# Tnh Raya Babat Tuban. 2,3Ha. SHM. 475ribu/m 
e Tanah Kendangsari Blok H. LT.800m. 6,5jt/m 
» Tanah Raya Mastrip. SHM. LT.650m. 9,5jt/! 

0381 2192 64969 


Furnish Lt240Lb400 Diamond Hill Lt368 
Lb500 Pribadi t 082336565517 


—F— TIMUR 


GUDANG AA SURABAYA SELATAN MM” GRESIK ”— | PASURUAN 
Ga |... RUMAH | |... RUMAH | 


DIJUAL DIJUAL DIJUAL 


Rmh juandaMH2 Ib105m It90m Rp695jt 
ae ruko2it500jtdp09cbngO96.081216184988 


J/Sewa Gdg 2LtLebaksarikenjeran 20x17 
pp ad tessihsnngjang 


—— 


Mik sdri shm123m2 Ibr15(bs jd 3rmh) bro 
nggalan 2C. 999jt.AnnaVgh 08133175058 


Tnh Is9157m SHM plotGdg JIRy wonerjo 
Blpaggang 081331556107/081332546101 


“EA 


TAMAN DAYU, Golf Regency, LT.425m2 
SHM. 2,45M. Hub : 081 2492 6969 


Puri sur Jy.pasdna D1.n32.154mB200m 


Temukan kt4km4.baru shm.2.5.Mn 081331381399 
Mobil Bekas 
DIJUAL Berkualitas 
LuxRayaWBmDpnClub House Row30m D Isini DIJUAL S eb e | um Dea | 


Rmh Mwh SHM Dhrmhusda Permai 2Lt. 
5kmr.Lb750m2.S.huni.081991563999 TP 


Jual Tnah Kosong SHM 22000m2 ds Ple 
sungan Bojonegoro Hub: 082174606252 


Iklan Jitu Bisa Dilihat Iklan Jitu Bisa Dilihat 


&# Aneka Kebutuhan 


Secara Online di iklanjitu.id Secara Online di iklanjitu.id 


Lowongan | Jasa | Elektronik | Handphone 


BANK BENTA 


kami dapat melayani : 


KREDIT CEPAT 


PATEN MEREK - IZIN USAHA 


CIPTA, UD, CV, PT, PT Perorang, PMA, BPOM, SNI 


Ig: 


PT. DREAM ID - KKI 596/2011 
4 0816 1540 3999 JKT (021) 3952 9111 


B3 Rngkt Asri Tgh XV/9 Sby -085100334999 
9: HR Muhammad 835 Sby -085232793063 
Galaxy Mall 1 Lt 2 TZ 21 - Rol jutean 


JASA ARSITEKTUR SERVIS 


ARSITEKTUR 


Arsitek /Kontraktor/bangunn/ Renov Rmh 
2,5Jt/m2 Atp Glvim/PIfn. 081335745859 


P0 MESIN 0 M KEHILANGAN / DITEMUKAN 


DIJUAL Hlgpethokno.238 uk. 3430m2.a/n.Paimo 
. , ' /Partinah-Bendungan kel.Sumurwelut-sby 
J. Mixer hydraulic kp250Lt ex cat& mixer 


brjaket kp 1000kt ex biodsl “ 0811309940 


Bngn Rmh, Rk, Gdang dil,Baru /Renov, SURYASvc 24jam 082230947279 AC,TV 
Atap, Plafonn gbr 35rb H.082230773771 


kulkas,M.cuci,P.air,W.Hiter,K.Ipg,M.wave 


STNK Hnd Scoopy L-4582-IB an.Wardah 


LI ketat ita . . 
| Khulailah d/a.Lakarsantri RT.2 RW.2 Sby 


10 MILYAR 


Perkantoran Pondok Candra Blok TC 26 - 27 
Pondok Candra Indah - Rungkut - Surabaya 
Telp. (031) 867.8000 (hunting) 

Call Center : 0812-3137-1430 


PERPANJANG $ellif 
3871 and kh 
1G: @dtearudpali drea 
TERIMA wa sa & PEMASANGAN 
B &Mlcenbex 081 5535 99999 
Neon Sign, Letter Sign, Iklan Kompas, Baliho & 879 5999 


@ | 
an | KEHILANGAN / DITEMUKAN 


Hilang STNK motor Honda Vario 150 
th2019 nopol AE-4683-MY a/n.Hibbillah 
Firnanda Alamat:Bejen Sine Ngawi 


HILANG BPKB Honda HRV 2019 L 1914 
KE an. Frida Vanka, Hub. 081232000175 


Hati - Hati & Bijak dalam bertransaksi, 
semua kerugian akibat modus penipuan 
diluar tanggung jawab Jawa Pos. 


@) jawaposiklanjitu @ iklanjitu.id 


Petok D 7014 hl 25789/gd Persil r.s.III Is 
30 m2 an PURWANTO Kapas Baru 2/67 


Stnk Ymh'R15 W-2366-NDB an.Antonius 
Budi Susilo da.perumTAS 2 blk M2/15sda 


FINANSIAL 


Gadai perhiasan/mbl/mtr termurah BANK 
BENTA (031) 8678000:081231371430 


SPORTAINMENT » Jawa Pos 


HASIL KEMARIN (7/2) 


rr 


Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 3-2 
(Dendy Sulistyawan 71, Mathias Mier 90' 
Alex Martins 90157 Pedro Henrigue 22' 
Silvio Junior 56') 


1.Persib Bandung” 2114 3 4 37 27 45 
2. Persija Jakarta — 2213 5 4 31 18 44 
3.PSM Makassar — 2212 8 2 39 17 44 
4. Madura United” 231 4 8 29 24 37 
5. Borneo FC 110 6 5 38 23 36 
6. Bali United MM 2 8 45 32 35 
1. Persebaya Surabaya 2110 4 7 31 24 34 
8. PSIS Semarang ” 219 210 24 27 29 
9. Persis Solo 23119 29 27 28 
10. Persita Tangerang 21 8 3 10 28 35 27 
1.Bhayangkara FC 22 7 5 10 26 31 26 
12. Arema FC 208 210 20 23 26 
13. Persikabo1973 22 6 17 9 21 30 25 
14. PSS Sleman 2141 19 27 25 
15. Dewa United 2589 3314 23 
16. Barito Putera M4 710 24 35 19 
17.RANS Nusantara 22 3 8 11 28 48 17 
18. Persik Kediri M3 TM 16 32 16 


Keterangan 
L: Laga M: Menang S: Seri K: Kalah GM: Gol 
Memasukkan GK: Gol Kemasukan P: Poin 


HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS 
PEMBELIAN TEPAT: Matias Mier (kanan) men- 
cetak satu gol ke gawang Persikabo 1973 tadi 
malam. Itu adalah golnya yang keempat bagi 
Bhayangkara FC dari empat laga. 


BHAYANGKARA FC 3 
PERSIKABO 1973 2 


Mier 4 Laga 4 Gol, 
Alex 2 Laga 2 Gol 


CIKARANG - Langkah Bhayangkara 
FC sangat tepat ketika memutuskan 
merekrut Matias Mier dan Alex Martins 
di putaran kedua Liga 1 2022-2023. 
Kehadiran mereka membuat The 
Guardian makin kuat. 
Dari sebelumnya di pa- 
pan bawah pada putaran 
pertama, saat ini mulai 
merangkak ke papan 
Li G A 1 tengah. 

Ya, dua pemain anyar 
itu langsung on fire bersama Bhayangkara 
FC. Dari empat pertandingan yang sudah 
dijalani, Mier sudah mencetak empat 
gol. Pemain asal Uruguay itu juga men- 
catatkan satu assist. Gol keempatnya 
dicetak tadi malam ketika Bhayangkara 
FC menang 3-2 atas Persikabo 1973 di 
Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. 

Pemain 32 tahun itu mencetak gol 
kedua pada menit ke-90 setelah se- 
belumnya Dendy Sulistyawan mencetak 
gol pada menit ke-71. Gol ketiga dicetak 
oleh pemain asing baru Bhayangkara 
FC lainnya, Alex Martins, pada menit 
ke-90-45. Itu adalah gol kedua Alex 
dari dua laga bersama Bhayangkara. 
Dua gol Persikabo 1973 dicetak oleh 
Pedro Henrigue pada menit ke-22 
dan Silvio Junior (56). 

Karteker pelatih Bhayangkara FC Agus 
Sugeng tidak menampik jika kehadiran 
Mier dan Alex memberikan perubahan 
yang luar biasa bagi tim. Selain penga- 
laman mereka, pemain ikut bersemangat 
karena keduanya mampu memberikan 
dampak yang luar biasa di pertandingan. 

Nah, karena hal itulah, Agus pun 
mencoba sesuatu yang selama ini di 
luar style taktikal Bhayangkara FC. 
Yakni, mencoba bermain dengan formasi 
3-5-2. Harapannya, keahlian Mier dan 
Alex bisa dieksploitasi dengan baik. 
”Saya harus memberikan pilihan lebih 
banyak untuk mereka mencetak gol,” 
bebernya. Dia pun meminta pemain 
lain juga mendukung kehadiran Mier 
dan Alex di lapangan. 

Sementara itu, hasil tadi malam me- 
nambah rekor buruk Persikabo 1973. 
Dengan kekalahan tersebut, total 11 
pertandingan sudah dijalani Persikabo 
1973 tanpa kemenangan. ” Lagi-lagi kami 
kehilangan fokus setelah berhasil men- 
cetak gol. Yang kembali membuat kami 
gagal menang, ujar pelatih Persikabo 
1973 Aidil Sharin Sahak. (rid/c17/ali) 


HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS 


LIGA INDONESIA 


TIM MEDIA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI 


SIAP BERSAING: Erick Thohir dan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beradu visi-misi untuk menggaet dukungan terbanyak 
dari kalangan voter yang memiliki hak pilih di kongres luar biasa (KLB) PSSI pada 16 Februari nanti. 


Erick Tegaskan Timnya 
Bakal Kurang Tidur, 
LaNyalla Siapkan Tujuh Jurus 


JAKARTA - Ada lima nama 
yang bakal bersaing mempe- 
rebutkan posisi ketua umum 
dalam kongres luar biasa (KLB) 
PSSI pada 16 Februari menda- 
tang. Yaitu, AA LaNyalla Mah- 
mud Mattalitti, Erick Thohir, 
Arif Putra Wicaksono, Doni 
Setiabudi, dan Fary Djemy Fran- 
cis. Duanamapertama dipre- 
diksi bakal bersaing ketat untuk 
menjadi ketua umum periode 
2023-2027 menggantikan 
Mochamad Iriawan. 

Menyikapi persaingan itu, 
Erick mengaku santai. "Saya 
tidak pernah ikut PSSI. Tidak 
pernah mencalonkan ketua 
DPD. Saya gak pernah masuk 
partai. Pak LaNyalla juga belum 
pernah masuk kabinet sebagai 
menteri BUMN. Saya rasa itu 
hanya teman-teman media 
supaya seru, ya kan, ungkapnya 
saat diwawancarai di kawasan 
Senayan kemarin. 

Ditetapkan sebagai caketum, 
menteri BUMN itu merasa sebuah 
kehormatan. ”Kalau bicara dunia 
olahraga, ya memangitu dunia 
saya. Ketika saya melihat sebuah 
kesempatan untuk memperbaiki 
sebuah cabor, itu hal yang lum- 
rah, tuturnya. 

Eks pemilik DC United dan 
mantan presiden Inter Milan itu 
menegaskan tidak ingin meng- 
gurui dalam membangun sepak 
bola menuju lebih baik. "Saya 
justru ingin belajar dari suporter, 


wasit, asprov, apa masalahnya, 
walaupun saya tahu. Saya bukan 
orang baru di sepak bola. Saya 
2004sudah mengurus Persija ber- 
sama Pak IGK Manila, Sutiyoso, 
dan lumayan lahjuara, tuturnya. 

Erick mengaku memberanikan 
diri untuk maju pasca terjadinya 
tragedi Kanjuruhan yangmeng- 
akibatkan 135 orangmeregang 
nyawa. "Kalau memangini ter- 
buka, ayo perbaiki sama-sama. 
Seperti yang saya bilang, tangan- 
tangan kotor di sepak bola harus 
bisa dilawan, karena ini seperti 
lingkaran setan, yang akhirnya 
dirugikan kita semua,” ujarnya. 

Pria52 tahun itu menginginkan 
digitalisasi berupa VAR yang 
dianggapnya menjadi salah satu 
bagian keadilan dalam bermain. 
Selain itu, dia menyayangkan 
tidak adanya fasilitas untuktimnas. 
”Negara sebesar ini tidak punya 
fasilitas untuk timnas, harus di- 
bangun duluan. Kalau bisatahun 
depanjadi. Harus gitu, tegasnya. 

Frick menilai, masalah sepak 
bola di Indonesia ada banyak. 
Namun, dia yakin, dengan niat 
baik dan tim yang kuat, bisamem- 
bangun sepak bola. Karena itu, 
Erickmenjamin siapa pun yang 
bakal menjadi timnya saatmenjadi 
Ketum harus siap kurang tidur. 
"TadiketuaumumPerbasi (basket) 
sajateleponsayasetengah 12 ma- 
lam, sayamasihjawab. Artinyaapa, 
jangan kagetkalau Sabtu-Minggu 
saya telfonin, ada rapat, tegasnya. 


Kami 


Timnas- 
Persija 
Cari Solusi 


Disisi lain, LaNyalla tadi malam 
menggelar forum strategis ber- 
sama ketua Asprov PSSI di Hotel 
Sultan. "Mengapa saya sebut 
forum strategis, karena peran 
asprov seharusnya memang 
sangat strategis dalam mem- 
bangun sepak bola Indonesia,” 
paparnya. 

Ketua DPD RI itu meyakini 
membangun sepak bola Indo- 
nesia tidak bisa hanya dilakukan 
di pengurus pusat alias di Jakarta. 
Tidak bisa top down dari PSSI 
pusat. Justru sebaliknya.” Mem- 
bangun sepak bola Indonesia 
harus dari tanah kelahirannya. 
Harus dari daerah. Dan harus 
bottom up. Karena membangun 
sepak bola memang harus dari 
level terendah, tuturnya. 

LaNyalla menyampaikan tujuh 
langkah untuk membangun sepak 
bola Indonesia. Di mana tujuh 
langkah tersebut adalah technical 
development, clubempowerment, 
professional league, national team, 
business development, financial 
stability, dan football industry. 

Begitu pula dengan kompetisi 
liga. La Nyalla memastikan 
untuk memisahkan operator 
Liga 1 dan Liga 2 yang selama 
ini hanya satu operator bernama 
PT Liga Indonesia Baru. ”"Dipisah 
sebagai bagian dari peningkatan 
kualitas kompetisi dan pe- 
nguatan kapasitas klub Liga 2 
dari aspek teknis dan bisnis,” 
jelasnya. (raf/c17/ali) 


MIXED ZONE 


Merasa Lebih Gampang 
daripada Pelatih 


RABU 8 FEBRUARI 2023 | 9 


RANS NUSANTARA FC vs AREMA FC 


Tertantang Kembalikan 
Performa Singo Edan 


BOGOR - Arema FC baru 
saja memecat Javier Roca. Tapi, 
tak butuh lama posisi yang 
ditinggalkan Rocasudah terisi. 
Bukan wajah asing, mantan 
kapten Singo Edan IPutu Gede 
yang ditunjuk sebagai pelatih 
baru dan soreiniakan langsung 
memimpin tim melawan RANS 
Nusantara FC di Stadion Pa- 
kansari, Bogor (live Vidio.com 
pukul 17.00 WIB). 

"Kami mendapat banyak 
masukan yang jadi pertim- 
bangan. Akhirnya dipilihlah 
opsi untuk memasukkan I Putu 
Gede dalamjajaran tim pelatih 
Arema FC, ungkap Komisaris 
PT Arema Aremania Bersatu 
Berprestasi Indonesia (PT 
AABBI) Tatang Dwi Arifianto. 

Manajemen memilih pelatih 
49 tahun itu karena dia diang- 
gap sudah tahu betul kondisi 
tim. Dia pernah memperkuat 
Singo Edan pada musim 
1999-2001 dan 2004-2006. 
”Karakter Arema ini perlu di- 
bangun lagi. I Putu Gede 
mungkin adalah salah satu 
figur pas. Saat ini kami juga 
punya figur lain di era Gala- 
tama seperti Kuncoro, Singgih 
Pitono, dan juga ada Siswan- 
toro. Putu juga memiliki pres- 
tasi dieranya,” ungkap Tatang. 
Dia berharap banyak kepada 
pelatih asal Denpasar itu. 


A 


Saat dikonfirmasi, Putu Gede 
mengaku senang. "Mohon 
doanya, Mas,” katanya saat 
dihubungi Jawa Pos. Dia tahu 
punya tugas berat di Arema 
FC. Apalagi, Singo Edan se- 
dang terpuruk. Mereka selalu 
kalah dalam limalaga terakhir. 
Kebobolan tujuh gol dan gagal 
mencetak gol sama sekali. 

Putu Gede mengaku tidak 
gentar. Dia justru menganggap 
kondisi itu sebagai tantangan. 
Dia yakin bisamembawa tim 
lebih baik. "Target pribadi 
saya adalah bagaimana me- 
ngembalikan penampilan 
pemain dan performa tim 
Arema FC, pungkas mantan 
pelatih PSS Sleman dan PSMS 
Medan tersebut. 

Sementara itu, pelatih RANS 
Nusantara FC Rodrigo San- 
tana menyatakan bahwa 
timnya siap melawan Arema. 
Ini akan jadi laga keduanya 
memimpin RANS. Sebelum- 
nya, di laga pertama, timnya 
kalah 1-3 oleh Persija Jakarta 
(3/2). "Tapi, waktu itu saya 
cuma punya satu hari per- 
siapan untuk melawan Persija. 
Banyak kesalahan yang kami 
lakukan. Sekarang persiapan 
lebih matang. Kami main 
di kandang, jadi wajib me- 
nang,” tegas pelatih asal 
Brasil itu. (gus/c17/ali) 


TUGAS 
BERAT: 

I Putu Gede 
siap bekerja 
keras untuk 
mengangkat 
performa 
Arema FC. 


“AA MA 


PERKIRAAN PEMAIN 


INSTAGRAM AREMA FC 


—. — 


RANS Nusantara FC (4-2-3-1) 
97-Hilman Syah (9g): 23-Ady 
Setiawan (c), 28-Arif Satria, 
2-Finky Pasamba, 5-Saddam Hi 
Tenang, 66-Matsuru Maruoka, 


6-Makan Konate, 73-David Laly, 
9-Yanis Mbombo 


32-M. Tahir, 17-Kevy Syahertian, 


Arema FC (4-4-2) 
- 90-Adilson Maringa (a): 
' 26-Achmad Figo, 5-Bagas 
: Adi Nugroho, 4-Sergio Silva, 
: 87-Johan Alfarizi (c): 41-Dendi 
' Santoso, 6-Evan Dimas, 8-Ren- 
: shi Yamaguchi, 30-llham Udin, 
: 10-M. Rafli, 29-Abel Camara 


Pelatih: Rodrigo Santana 


— Pelatih: | Putu Gede 


Venue: Stadion Pakansari, Bogor | Live: Vidio.com pukul 17.00 WIB 


4 membicarakan 
opsi-opsi yang mungkin 
bisa diambil terkait 
pemanggilan pemain 
yang memiliki menit 
bermain yang banyak 

di Liga 1. Persija berharap 
hasil diskusi ini bisa 
disampaikan ke pelatih 
kepala timnas 

(Shin Tae-yong) sehingga 
bisa ada titik temu 

yang baik untuk 

kedua pihak: 


GANESHA PUTERA 

Wakil presiden Persija Jakarta 
menyikapi sembilan pemain Persija 
yang dipanggil mengikuti pemusatan 
latihan timnas U-20 


RIZKY AHMAD FAUZI 


Jadi Pemain 


DELTRAS FC UNTUK JAWA POS 


PEMAIN AKTIF: Martinus Novianto memulai 
karier sebagai pelatih di Deltras U-15. 


MARTINUS Novianto sementara 
ini alih profesi. Penyerang Deltras 
FC itu kini jadi asisten pelatih. Dia 
memimpin Deltras U-15 di Piala 
Soeratin U-15 Asprov PSSI Jatim. 
Sudah dua laga dilakoni oleh The 
Lobster muda. Martinus 
mengaku gugup. 

"Rasanya lebih deg-degan. 
Karena ini baru pertama kali saya 
pegang tim dan bersaing dengan 
klub-klub di Jawa Timur, tutur 
pemain 27 tahun itu. 

Dia mengaku jadi pemain lebih 
gampang. Sebab, dia bisa 
langsung turun ke lapangan. 
Sementara saat jadi pelatih, dia 
hanya bisa teriak-teriak dari 
pinggir lapangan. "Adrenalin 
saya lebih terpacu ketimbang 
saat menjadi pemain sepak bola. 
Jadi, rasanya lebih butuh 


adaptasi,” ungkap pemain asli 
Gunungkidul itu. 

Yang bikin adrenalin naik 
adalah respons pemainnya. 
Maklum, tidak mudah 
mengatur pemain di bawah usia 
15 tahun. ” Yang penting 
bagaimana pola pendekatan 
kepada pemain seusia mereka. 
Kami harus banyak pendekatan 
secara personal, lebih intens 
komunikasi dengan cara 
banyak berbicara dan selalu 
hati-hati,” bebernya. 

Deltras U-15 tergabung di 
grup D. Mereka bersaing 
dengan Bhayangkara FC U-15 
dan Al Fath Kediri U-15. The 
Lobster muda menang 2-1 
atas Bhayangkara dan 
bermain imbang 1-1 kontra 
Al Fath. (gus/c17/ali) 


SPORTAINMENT 


TOTAL SPORT 


—.u  — 


Bisa 


n Dia (Hamilton, 


gelar lagi.” 


Hamilton 


Merebut 
Gelar Lagi 


Red) telah menjadi 
salah satu pembalap 
terhebat yang pernah 
ada di olahraga ini 
(Formula 1). Jadi, jika 
dia punya mobil yang 
bisa mendukungnya, 
tentu dia akan bisa 
memperebutkan 


MAX VERSTAPPEN 

Juara dunia F1 2022 memiji 
performa Lewis Hamilton 

saat peluncuran Red Bull RB19 


RIZKA PERDANA PUTRA 


Setelah Tembus | ————— 
10Besar Dunia RANKING GANDA PUTRA (10 BESAR) 
LANGSUNG MONCER: Moraki Willi 8 JAKARTA -P i d No-Aenain Negara Bon 
: Morakinyo Williams — Fersaingan ganda » : , : : 
Ikatan) punya kontnbusi besar bagi Pacific. Teens na Bra 1 1 Fajar Alfian/M. Rian Ardianto Indonesia 91.455 
putaP ki 2 Aaron Chia/Sooh Wooi Yik Malaysia — 84.518 
IBL (pelatnas) makin kompetitif. 3 Hendra Setiawan/Moh. Ahsan Indonesia — 80.225 
» Itu setelah Leo Rolly Carnando/ 4  Takuro HokiYugo Kobayashi Jepang 76120 
Kinyo Catat Daniel Marthin menembus se- 5 Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi Tiongkok 74142 
E a puluh besar ranking dunia. Leo/ 6  Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty India 10.046 
Reb ound Tertinggi Daniel total mengumpulkan 1 Kim Astrup/Anders/Rasmussen Denmark 67.009 
60.777 poin. Sementara itu 8 Ong Yew Sin/Teo Ee Yi Malaysia 65.080 
SURABAYA - Elang Pacific Caesar masih ki ihdiduduki 9 Liang Wei KengWang Chang Tiongkok 63.170 
ranking pertama mas “1 10 Leo Carnando/Daniel Marthin Indonesia 60.777 
terpuruk di ajang Indonesian Basketball Fajar Alfian/Rian Ardianto de- 
League (IBL) 2023. Sampai berakhirnya ngan 91.455 poin dan Moham- 


seri kedua di Kota Malang Sabtu (4/2) 
lalu, Gregorio Claudie Wibowo dkk baru 
meraih satu kemenangan dari tujuh 


mad Ahsan/Hendra Setiawan 
di peringkat ketiga dengan 84.518 
poin. Artinya, ada tiga ganda 


Jawa Pos RABU 8 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 10 


MULAI DIPERHITUNGKAN: 

Leo/Daniel ketika tampil di semifinal 
Indonesia Masters 2023. Keduanya kini 
menduduki ranking sepuluh besar dunia. 


HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS 


Ingatkan Leo/Daniel 
Tak Cepat Puas 


menjuarai duaturnamenini, kata 
asisten pelatih ganda putra Aryono 
Miranatkepada Jawa Poskemarin. 


dengan berhasil back-to-back 
juara, Leo/Daniel kini mulai di- 
perhitungkan. ” Tentu bakal di- 


Lupakan Kegagalan 
Rekrut Irving 


LeBron Fokus 
Memburu 
Rekor Baru 


LOS ANGELES - LeBron Ja- 
mes tidak bisa menyembu- 
nyikan kekecewaannya setelah 
Los Angeles Lakers gagal me- 
rekrut Kyrie Irving. Brooklyn 
Nets, klub tempatIrving berka- 
rier sejak 2019, memilih menu- 
kar sang pemain ke Dallas 
Mavericks. LeBron pun batal 
bereuni dengan Irving. Sebe- 
lumnya, dua pemain tersebut 
sempat satu tim di Cleveland 
Cavaliers pada 2014 hingga 
2017. Mereka berhasil meng- 
antarkan Cavs finis sebagai 
runner-up NBA tiga musim 
berturut-turut. 

”Saya tidak bisa duduk di 
sini dan berkata bahwasaya 
tidakkecewa karena tidak bisa 
mendapatkan pemain dengan 
bakat seperti dia (Irving, Red),” 
kata LeBron kepada Michael 
Wilson dari ESPN. "Seseorang 
yang menurut pandangan 
saya memiliki chemistry yang 
hebat dengan saya, yang dapat 
membantu kami memenang- 
kan kejuaraan, imbuhnya. 

Namun, LeBron tidakingin 
larut dalam kekecewaan. Pe- 
raih gelar juara NBA empat 
kali itu ingin kembali fokus 
mengangkat performa LA 
Lakers yang saat ini tengah 
terpuruk. Dari 54 pertandingan, 
tim dengan 17 gelar NBA - 
terbanyak bersama Boston 
Celtics- itu baru meraih 25 


kali kemenangan dan berada 
di posisi ke-13 klasemen se- 
mentara NBA wilayah barat. 

”Fokussaya beralih sekarang, 
kembali ke apa yang seha- 
rusnya (saya pikirkan, Red), 
dan itu adalah klub ini (LA 
Lakers) serta apa yangada di 
dalam ruang ganti," kata dia. 

Kebetulan, LeBron saatini 
semakin dekat dengan satu 
rekor prestisius. Yakni, men- 
jadi pencetak poin terbanyak 
sepanjang sejarah NBA. 
Forward 38 tahun itu hanya 
terpaut 36 poin dari rekor 
38.387 poin milik Kareem 
Abdul-Jabbar. 

Dengan rataan 30 poin per 
pertandingan musim ini, Le- 
Bron kemungkinan akan me- 
mecahkan rekortersebut saat 
Lakers berjumpa Oklahoma 
City Thunderpada Rabu (8/2) 
pagi ini WIB, atau Milwaukee 
Bucks pada Jumat (10/2)pagi 
WIB. Dua laga itu akan dise- 
lenggarakan di markas LA 
Lakers, Crypto.com Arena. 

Nah, momen bersejarah itu 
dimanfaatkan dengan betul 
oleh manajemen Lakers. Me- 
nurut StubHub (tempat pen- 
jualan tiket), harga satu kursi 
melawan Oklahoma City 
Thunder naik 50 persen dari 
rata-rata musim ini. Sejumlah 
sumber lain menyebutkan, 
harga termurah tiket lawan 
Thunder dibanderol sebesar 
USD 267 (Rp 4,05 juta). Se- 
mentara itu, untuk laga me- 
lawan Bucksjuganaik sebesar 
70 persen. (ka/c12/bas) 


laga. Tim asal Surabaya itu hanya unggul putra yangmenempati topten. — Banyaknya stok ganda putra pelajari gayamainnya, imbuhnya. 
tipis atas Mountain Gold Timika yang SelainLeo/Daniel,pelatnasganda ' menguntungkanbagiIndonesia. — Setelah ini, Leo/Daniel memiliki GAGAL 
berada diposisi ke-16aliasjurukunci. — putraIndonesiajugamasihme- Sebab, hampirsetiapturnamen waktu persiapan yang cukup REUNI: 
Meski begitu, saturekrutanasing, yaitu '— milikibanyakjagoan.Diantaranya, yangdiikutiselalumengandalkan panjang sebelum mengikuti All Lenlan 
Morakinyo Williams, mampu menun- MuhammadShohibulFikri/Bagas sektor itu untuk meraih juara. ' Englandpada 14-19 Maret. Mereka An ai 
jukkan performa apik. Center asal Inggris Maulana (ranking12,58.482poin), Baik di kejuaraan perorangan langsung fokus ke All England. saat 
itu mampu mencetak 18,1 poin per Marcus Fernaldi Gideon/Kevin maupun event beregu. Karena Pasalnya, nama Leo/Danieltidak menghadapi 
pertandingan, terbanyak diantarapara — Sanjaya Sukamuljo (ranking 19, itu, Coach Naga Air-julukanAryo- masuk dalam persiapan tim In- Indiana”. 
pemain Pacific lainnya. 49.180 poin), Pramudya Kusu- no- mengingatkanLeoNil-sapaan  donesia menjelang Badminton Ana 
Selain itu, Kinyo -sapaan akrabnya- — mawardana/YeremiaFrichYoche lainLeo/Daniel-agartidakcepat Asia Mixed Team Championships Fieldhouse 
berhasil mencetak 12,1 rebound per YacobRambitan (ranking20,47.667 puas dengan capaian kali ini. (BAMTC) 2023. Di ajang tersebut, pada Kamis 
pertandingan. Itu adalah catatan rebound poin), dan Muhammad Rayhan — ”Masih banyak turnamen ke duapasangangandayangdipilih (2/2). 
tertinggi sementara di kompetisi IBL Nur Fadillah/Rahmat Hidayat depan dan lawan-lawan kian sebagai wakil Merah Putih adalah 
2023. Capaian tersebutsetidaknyamem- — (ranking76, 16.790 poin).”Ten- bersaing. Jadi,tetapharusberlatih “Fajar/Rian dan Pramudya/Ye- 
buktikan apa yang dikatakan Kinyo jelang tunyabersyukurLeo/Danielbisa lebih keras” ucapnya. Apalagi, remia. (raf/c18/bas) 
musim ini dimulai. AANDY LYONS/AFP PHOTO 
”Saya percaya saya adalah pemain terbaik 
di liga, dan harapannya saya bisa me- TI M E OUT 
nunjukkan performa bagus di tiap per- EMMA RADUCANU 
tandingan dan ketika tim membutuhkan - - POPULARITAS Emma Ra- salahjugabermunculan, mulai konsisten” imbuhnya. 
saya, kata Kinyo kepada Jawa Pos. Diminta ducanusempatmeroketsetelah dari pergantian pelatih, virus — Lalu, petenis asal Puerto Riko 
Kinyo pun berhasil menyalip Allen Jeffrey menjuarai AS Terbuka 2021. korona, hingga cedera. itu juga meminta Emma ber- 


West yang sebelumnya berada di posisi 
puncak daftar rebound. Center Satria Muda 
Pertamina itu berada di bawah Kinyo 
dengan rata-rata 11,14 reboundperper- 
tandingan. Sedangkan posisi ketiga dan 
keempat ditempati oleh Dame Diagne 
(Indonesia Patriots) dan Anthony Allen 
Jr (Tangerang Hawks). Keduanya sama- 
sama mencetak 11 rebound per per- 
tandingan. (ka/c17/bas) 


Hati-Hati 
dengan Medsos 


MENURUN: 
Emma Raducanu 
hingga kini belum 

mampu mendongkrak 
performanya. 


Y 


Saatitu Emma baru berusia 18 
tahun. Dia menjadi petenis 
termuda keempat yang pernah 
menjuarai turnamen tersebut. 

Namun, setelah itu Emma 
seolah tidak lagi bisa menun- 
jukkan performa terbaiknya. 
Dia gagal memenangkan satu 
titel pun selama satu setengah 
tahun terakhir. Berbagai ma- 


Meski begitu, dukungan untuk 
Emma masih terus mengalir. 
Salah satunya dari petenisjuara 
Olimpiade Rio de Janeiro 2016 
Monica Puig. "Tinggalkan ekspek- 
tasi memenangkan grandslam, 
kata Puig kepada Sky Sports. 
"Pertama, target kecil dulu seperti 
perempat final, semifinal, lalu 
final di event(WTA) 250 secara 


MANAN VATSYAYANA/AFP PHOTO 


hati-hati dengan media sosial. 
"Kita tahu media sosial bisa 
menjadi alat yang bagus untuk 
meningkatkan brand, tapi itu 
bisajadi toksik khususnya bagi 
seseorang seperti Raducanu, 
yang memiliki banyak pengikut. 
Banyakorangingin melihat dia 
sukses, tetapi banyakjuga yang 
tidak” ucapnya. (ka/c17/bas) 


Rakernas Perbasi Target Tuntaskan 2-3 Naturalisasi 


JAKARTA - PP Perbasi ke- 
marin (7/2) melakukan Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) 2023 
di Hotel Century, Jakarta. Ada 
beberapa pembahasan. Na- 
mun, Ketuaumum PP Perbasi 
Danny Kosasih menyatakan, 


lisasi naturalisasi pemain atas 
nama Anthony Beane. ”Ba- 
ru Beane. Kamiakan cari satu 
lagi. Karena SEA Games kan 
bisa pakai naturalisasi banyak 
ya. Mau 10 atau 12 pemain 
juga boleh, paparnya. 


intirakernasadalahmemper- — Diedisisebelumnya, Perbasi 

siapkan diri mengikuti event ' menggunakan Margues Bol- 

sepanjang 2023. Mulai SEA '” den sebagai pemain natu- 

Games, Asian Games, hingga ralisasi. Hasilnya, Indonesia 

siap menggulirkanIndonesia berhasil meraih medali emas 

Development League (IDL) untuk kali pertama di SEA atautiganaturalisasi, ujarnya. 

yangdikhususkan untukpe- Games.” Tapi, sekarangapa- — Menurut Danny, tidak mu- 

main U-18 dan U-23. kah Filipinamau (jadi runner- dah menaturalisasi pemain. 
Untukmenuju SEA Games, up). Jadi, kamiharushati-hati. ' Apalagi pemain berpaspor 

saat ini Perbasi sudah fina- Tahuninirencanapakaidua  AmerikaSerikat. "Tidakgam- 


pang. Kami dapat Lester (Pros- 
per) dan Bolden itu mukjizat 
Tuhan. Sebab, denganpemain 
selevelitu, dia mau tinggalkan 
paspornya. Kalau tidak mau, 


RIZKY AHMAD FAUZI/JAWA POS 


SATUKAN SEMANGAT: Erick Thohir (tengah) bersama Danny Kosasih (lima dari kanan) setelah rakernas. 


terusminta bayaran gede apa 
tidak pusing” katanya. 
Sementara itu, FIBA Board 
Member Erick Thohir me- 
nuturkan, tombak pembi- 


naan atlet terdapat di daerah. 
"Tetapi, ada tiga kelema- 
hannya. Ini yang saya rasa 
karena database. Kenapa 
sekarang saya libatkan Tel- 
kom segera. Jangan sampai 
nanti keduluan sepak bola,” 
tuturnya, lalu tertawa. 
Erickmenekankan bahwa 
pembinaan harus dimulai 
dari Pekan Olahraga Nasional. 
Jika di cabang lain semua 
berlomba untukjuara dengan 
menghalalkan segala cara, 
termasuk membajak pemain, 
basket dianjurkan jangan. 
"Ini pasti sakit. Tapi, kami 


bicara masa depan. Kesulitan 
yang dihadapi kalau PON 
tidak menjadi jenjang, ba- 
gaimana SEA Games, Asian 
Games, Olimpiade bisa ke- 
berlangsungan secara me- 
nyeluruh, ujarnya. 
Menurut dia, di Indonesia 
Basketball League (IBL) se- 
bagai event terbesar basket 
tanah air, ternyata masih ada 
pemain usia 38 tahun. "Artinya 
apa, ada stagnasi. Ini bahaya. 
Belum lagi kalau saya ber- 
canda sudah badan kecil 
susah sekali cari point guard," 
ucapnya. (raf/c6/bas) 


Jawa Pos 


SAMBUNGAN 


RABU 8 FEBRUARI 2023 | 1 


Jokowi Minta NU Pimpin Transformasi Ekonomi 


Sambungan dari hal 1 


Kalimat itu diteriakkan 
Gus Yahya, sapaannya, saat 
memberikan sambutan pada 
resepsi puncak Hari Lahir 
(Harlah) 1 Abad NU di GOR 
Delta, Sidoarjo, kemarin. 

Kalimat senada ditujukan 
kepada Presiden Joko Wi- 
dodo, para kiai, dan nahdli- 
yin yang memenuhi area 
GOR. "Pak Jokowi dan Ibu 
(Iriana Jokowi, Red) sugeng 
rawuh, selamat datang di 
abad kedua Nahdlatul Ula- 
ma, ucap Gus Yahya disam- 
but tepuk tangan hadirin. 

Dia menyampaikan, mulai 
kemarin NU sudah mema- 
suki gerbang abad kedua. 
Dia mengajak warga nah- 
dliyin untuk terus bekerja 
keras memajukan NU. Itulah 
cara untuk menghormati 
perjuangan para ulama yang 
mendirikan organisasi ter- 
sebut pada 16 Rajab 1344 
Hijriah atau 31 Januari 1926 
silam.” Tidak ada yanglebih 
patut untuk kita lakukan 
selain syukur pada anugerah 
Ilahi. Dan berkhidmah de- 
ngan kerja keras dan ikhlas 
untuk mendapat berkah,” 
ujar Gus Yahya. 

Rais Aam PBNU KH Mif- 
tachul Akhyar mengingatkan 
warga nahdliyin untuk me- 
miliki mental yang kuat. 
Memegang teguh prinsip 
ahlussunnah wal jamaah. 
Tidak mudah dipengaruhi 
pihak-pihak luar. Dia me- 
minta prinsip itu menjadi 
bekal nahdliyin dalam me- 
masuki abad kedua NU. 

"Siapkan diri kalian untuk 


menerima kebenaran dan 
kebaikan. Jika orang-orang 
baik, kalian harus baik. Dan 
jika mereka rusak, kalian 
jangan menjadi orang zalim," 
pesannya menyitir sebuah 
hadis yang diriwayatkan 
Imam Tirmidzi. 

PBNU juga menetapkan 
tekad 1 Abad NU. Deklarasi 
itu merupakan hasil Muk- 
tamar Internasional Fikih 
Peradaban yang digelar 
Senin (6/2) lalu di Surabaya. 
Dokumen terangkum dalam 
enam poin yang dibacakan 
Ketua Mustasyar PBNU KH 
Mustofa Bisri dalam bahasa 
Arab. Terjemahan dalam 
bahasa Indonesia dibacakan 
Ketua Panitia Harlah 1 Abad 
NU Zannuba Ariffah Chafsoh 
alias Yenny Wahid. 

Isu krusial yang disikapi 
terkait pandangan sebagian 
kelompok Islam yang men- 
cita-citakan penyatuan umat 
Islam dalam naungan negara 
tunggal. Yaitu, khilafah. 
Pendapat itu berakar pada 
tradisi fikih klasik. Bagai- 
mana pandangan NU? 

Alih-alih setuju dengan 
sikap itu, NU justru memilih 
jalan lain. Yenny mengata- 
kan, NU mengajak umat 
Islam untuk menempuh visi 
baru dengan mengembang- 
kan wacana baru tentang 
fikih. Yaitu, fikih yang dapat 
mencegah eksploitasi iden- 
titas. Menangkal penyebaran 
kebencian antar golongan. 
Tapi, di sisi lain mendukung 
solidaritas, saling meng- 
hargai perbedaan manusia, 
budaya, dan bangsa-bangsa 
di dunia. ” Kami mendukung 


lahirnya tatanan dunia yang 
sungguh-sungguh adil dan 
harmonis, kata Yenny yang 
membacakan teks. 

Tatanan yang didasarkan 
pada penghargaan atas hak- 
hak yang setara serta mar- 
tabat setiap umat manusia. 
”Visi seperti inilah yang 
justru akan mampu mewu- 
judkan tujuan-tujuan pokok 
syariah, papar Yenny. 

Dia menjelaskan, keinginan 
mendirikan kembali negara 
khilafah dinilai berbahaya 
saat ini. Di luar semangat 
untuk menyatukan umat 
Islam sedunia, khilafah ber- 
potensi menimbulkan ge- 
jolak sosial. Sebab, muslim 
dan nonmuslim akan memi- 
liki hubungan yang saling 
berhadapan. "Sehingga NU 
berpandangan tidak pantas 
untuk diusahakan dan di- 
jadikan sebagai aspirasi,” 
beber Yenny. 

Dia menyampaikan ISIS 
sebagai contoh kasus. Pen- 
dirian ISIS berakhir dalam 
kekacauan dan justru ber- 
lawanan dengan tujuan- 
tujuan pokok agama. Bahwa 
dalam syariat Islam harus 
menjaga lima prinsip. Yaitu, 
nyawa, agama, akal, keluar- 
ga, dan harta. "Usaha men- 
dirikan kembali negara khi- 
lafah nyata-nyata berta- 
brakan dengan tujuan-tujuan 
pokok agama, lanjutnya. 

Upaya itu bisa menim- 
bulkan ketidakstabilan dan 
merusak keteraturan sosial- 
politik. Lebih dari itu, jika 
berhasil, usaha-usaha ter- 
sebut akan mengakibatkan 
runtuhnya sistem negara 


bangsa serta mengakibatkan 
konflik berbau kekerasan 
yang akan menimpa seba- 
gian besar wilayah di dunia. 
Sejarah menunjukkan, keka- 
cauan karena perangpada 
akhirnya akan selalu didam- 
pingi dengan penghancuran 
yang luas atas rumah ibadah, 
hilangnya nyawa manusia, 
hancurnya akhlak, serta ta- 
tanan keluarga. 

Di sisi lain, lembaga mul- 
tilateral seperti PBB berikut 
piagamnya dinilai masih 
menjadi dasar paling kukuh 
untuk mengembangkan fi- 
kih baru. Piagam PBB di- 
maksudkan sejak awal untuk 
mengakhiri perang yang 
amat mendesak. Tapi, NU 
menilai PBB belum sem- 
purna dan harus berbenah. 
"Ini penting guna mene- 
gakkan masa depan per- 
adaban umat manusia yang 
damai dan harmonis,” tan- 
das Yenny. 

Presiden Joko Widodo 
hadir dalam resepsi 1 Abad 
NU. Pada kesempatan itu, 
Jokowi meyakini bahwa NU 
tumbuh dan mampu men- 
jadi teladan dalam keber- 
islaman yang moderat. Se- 
bagai organisasi Islam 
terbesar di dunia, NU layak 
berkontribusi bagi masya- 
rakat internasional.” Peme- 
rintah sangat menghargai 
upaya PBNU untuk ikut 
membangun peradaban 
dunia yang lebih baik dan 
lebih mulia,” katanya. 

Jokowi memandang NU 
sebagai organisasi yang 
mampu menjaga ketahanan 
masyarakat dalam mengha- 


26 Ribu Harapan untuk Masa Depan NU 


Sambungan dari hal 1 


Sebagaimana dituliskan 
Arika Dwi Susanti. "Semoga 
NU semakin jaya dan berkah 
untuk umat Islam di dunia.” 

Di luar untuk ormas Islam 
terbesar itu, terselip harapan 
untuk pribadi dalam resepsi 
satu abad NU kemarin (7/2). 
Misalnya, yang diinginkan 
Srianik, santriwati asal Mojo- 
kerto. "Saya ingin punya 
pacar dari NU. Semoga dapat 
tahun ini, tulisnya di secarik 
sticky note hijau. 

Pengumpulan harapan- 
harapan itu diinisiatori PC 


Fatayat NU Sidoarjo. Ma- 
syarakat diajak menuliskan 
harapan terkait masa depan 
NU. Aksi di kawasan GOR 
Delta tersebut berhasil me- 
nyedot perhatian masyarakat. 

Siti Masruroh, anggota Fa- 
tayat NU Sidoarjo dari divisi 
pendidikan dan organisasi, 
menuturkan bahwa harapan 
dan doa dari masyarakat, 
khususnya warga nahdliyin, 
itu sengaja dituliskan dalam 
kertas kecil. Kertas tersebut 
akan dikumpulkan, kemu- 
dian ditempel. ”Warna-wat- 
ni. Harapan agar NU ke de- 
pannya bisa mewarnai 


bangsa ini, kata Masruroh. 

Sebanyak 500 orang ditu- 
gaskan untuk mengumpul- 
kan harapan-harapan itu. 
Mereka disebar di 100 titik. 
"Targetnya 26 ribu harapan,” 
ucap Masruroh. Seluruh 
harapan yang ditulis di ker- 
tas tidak hanya ditempelkan 
begitu saja. Selanjutnya, 
kertas harapan tersebut juga 
dibawa keliling dalam kar- 
naval budaya. Selain itu, 
nanti diserahkan ke PBNU. 

Selain aksi dari Fatayat 
tersebut, perayaan satu abad 
NU juga jadi momentum 
untuk menguatkan kekom- 


pakan. Seluruh organisasi 
di bawah naungan NU turut 
terlibat dalam kegiatan itu. 
Mulai koreografi, karnaval, 
hingga pameran UMKM 
dan kegiatan lainnya. 

Muslimat NU, misalnya, 
memadati area sisi timur GOR 
Delta. Para anggota organisasi 
itu berdatangan sejak pagi. 
Pada acara puncak, Muslimat 
menampilkan koreografi. 
Membentuk tulisan 1 Abad 
NU berukuran besar di tribun. 
Anggota Muslimat juga 
mengibarkan bendera Merah 
Putih dan NU sepanjang aca- 
ra. (hen/c6/fal) 


Di Abad Kedua, Thautik-Zaki Berharap NU Punya Program Olahraga Kuat 


Sambungan dari hal 1 


Sebagai nahdliyin, keduanya 
memang sangat ingin ber- 
partisipasi meramaikan rang- 
kaian peringatan 1 Abad NU. 

”Lebih banyak melakukan 
persiapan karena rutenya 
panjang. Jaga kesehatan dan 
perbanyak latihan,” kata 
Thaufik sambil melayani 
nahdliyin lain yang meminta 
berfoto setelah karnaval 
selesai dihelat di Stadion 
Gelora Delta, Sidoarjo. 

Kebetulan dua pria yang 
sama-sama berprofesi guru 
olahraga itu penggemar lari 
dan kerap mengikuti lomba. 
Tapi, tetap saja menempuh 
100 kilometer di tengah ke- 
padatan lalu lintas bukan 
perkara mudah. 

Sebelum berlari, pria 30 
tahun itu sudah memetakan 
jalur yang akan ditempuh 
bersama Zaki yang berusia 
setahun lebih tua. Bukan 
hanya titik jalan rusak. Me- 
lainkan juga tingkat kepa- 
datan lalu lintas. 

Toh tetap saja prosesi lari 
tak semulus yang mereka 
bayangkan. Baru 20 menit 
meninggalkan titik start, 
hujan deras mengguyur 
dan mengganggu perja- 
lanan. Thaufik dan Zaki 


terpaksa beristirahat. 

Padahal, jadwal KBN sudah 
jelas: dimulai Selasa (7/2) 
pukul 14.00, start dari alun- 
alun dan finis di Stadion 
Delta, Sidoarjo. Banyak per- 
tunjukan yang disuguhkan 
dalam karnaval. Selain tari 
sufi, ada sejumlah kesenian 
tradisional dari berbagai 
daerah. Di antaranya, reog 
Ponorogo, tari piring, tari 
jaipong, tari sajojo, barongsai, 
tari zapin, dan tari saman. 

Selain itu, ada 400 Banser 
asal Jawa Tengah yangterlibat. 
Mereka bagian dari marching 
band yang membawakan 
lagu-lagu bertema Islami. 

Menurut Ketua PBNU Bi- 
dang Kebudayaan Alissa 
Wahid, NU tak bisa lepas 
dari budaya. Selain menun- 
jukkan keanekagaraman 
Indonesia, karnaval mene- 
gaskan komitmen organisasi 
muslim terbesar di Indonesia 
itu dalam nguri-nguri bu- 
daya sekaligus upaya me- 
rawat jagat. 

”Abad pertama NU diba- 
ngun muassis dan tak lepas 
dari budaya. Seni dan buda- 
yadigunakan untuk menyu- 
burkan akhlak, ungkap Alissa. 

Thaufik dan Zaki sangat 
berharap mereka bisa men- 
jadi bagian dari perayaan itu. 


Tapi, baru mulai berlari, aral 
sudah menghadang. Otomatis 
mereka harus berhitung benar 
dengan waktu. 

Mereka jelas harus me- 
luangkan waktu untuk salat 
Magrib, Isya, dan Subuh. 
Masing-masing setidaknya 
15-20 menit. Belum lagi 
kemungkinan kendala lain 
yang di luar perkiraan. 

Selain meramaikan peri- 
ngatan 1 Abad NU, Thaufik 
dan Zaki berharap lewat 
aksi mereka bisa menginspi- 
rasi anak-anak muda NU. 
”Saya ingin mengajak anak- 
anak muda NU aktif ber- 
olahraga,” tambah Thaufik. 

Selama ini, lanjut pria yang 
juga menjadi guru olahraga 
itu, dia melihat generasi 
muda NU sebenarnya me- 
miliki potensi besar untuk 
berprestasi. Hanya belum 
tertangani secara maksimal. 

"Mudah-mudahan di abad 
kedua, NU punya program 
yang kuat di bidang olah- 
raga,” katanya. 

Harapan memuncak itu 
pula yang menjadi penye- 
mangat Thaufik dan Zaki 
melewati jarak 100 kilo- 
meter. Setelah 15 jam sejak 
berangkat dari RSNU Babat, 
keduanya akhirnya sampai 
di Pendopo Delta Wibawa, 


Sidoarjo, sekitar pukul 
07.00 kemarin. 

Lelah tentu saja, tapi bu- 
ngah benar mereka akhirnya 
bisa bergabung dengan be- 
gitu banyak nahdliyin, baik 
yang menjadi peserta mau- 
pun yang menyaksikan di 
tepi jalan. Di antaranya, 
Hudayah, salah seorang pe- 
nampil tari sufi yang datang 
dari Blora, Jawa Tengah. 

"Sebelumnya sudah ada 
latihan. Tapi, saya tetap cang- 
gung, ungkapnya. "Sempat 
khawatir karena cuaca panas. 
Alhamdulillah lancar,” tam- 
bah gadis 19 tahun itu. 

Alissa menegaskan bahwa 
pelaksanaan karnaval meru- 
pakan alat dakwah. Sema- 
cam cara untuk mencintai 
agama dan negara. Karena 
itu, putri Presiden Ke-4 In- 
donesia Abdurrahman Wa- 
hid tersebut berpesan ke- 
pada peserta karnaval untuk 
ikhlas dan bergembira. 

Thaufik dan Zaki jelasikhlas 
menjalankan misi mereka 
dan bergembira bisa menye- 
lesaikan serta bergabung 
dalam karnaval. Mereka pun 
bisa pulang ke Bojonegoro 
dengan tenang. Tentu kali 
ini dengan menaiki ken- 
daraan umum, tidak lagi 
berlari. (“/c19/ttg) 


dapi berbagai tantangan 
dunia. Karena itu, Jokowi 
mendorong NU untuk tetap 
menjadi garda terdepan 
dalam membaca gerak za- 
man yang terus mengalami 
perubahan. "NU harus ter- 
depan dalam membaca 
perkembangan teknologi dan 
transformasi ekonomi serta 
menjaga tatanan sosial yang 
adil dan beradab, ujar Jokowi. 

Mantan gubernur DKI 
Jakarta itu berharap lembaga 
pendidikan NU dapat mem- 
persiapkan para nahdliyin 
muda yang mampu ber- 
adaptasi dan menjawab 
tantangan global. Di sam- 
ping itu, para generasi muda 
harus dirangkul agar tradisi 
dan adab keislaman tetap 
mengakar kuat di dalam 
diri mereka. 

"Saya juga berharap NU 
merangkul dan memberi 
perhatian serius kepada 
generasi muda agar tetap 
mengakar kuat kepada tra- 
disi dan adab ahlussunnah 
wal jamaah. Terus me- 
nguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi,” ucap Jokowi. 

Wakil Presiden Ma'ruf 
Amin menegaskan, NU ha- 
rus bertransformasi dan 
adaptif dengan perkem- 
bangan zaman. Ma'ruf yang 
juga menjabat mustasyar 
PBNU mengatakan, per- 
ubahan zaman selalu di- 
iringi dengan aneka tan- 
tangan. Baginya, budaya 
transformasi dan adaptasi 


sejatinya sudah berjalan di 
NU. Sejak berdiri hingga 
saat ini, NU terus ber- 
transformasi. Kondisi itu 
bisa dilihat dari kontribusi 
yang diberikan para tokoh 
atau kiai NU. 


Harapan Men PAN-RB 
Sementara itu, Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi Abdullah Azwar 
Anas turut menyampaikan 
ucapan selamat hari lahir 
NU yang ke-100 tahun. 
Dia mendoakan agar Indo- 
nesia dan NU dilimpahi 
rahmat. ” Insya Allah NU 
semakin digdaya, di mana 
kedigdayaannya itu dide- 
dikasikan untuk peradaban 
dunia,” ujarnya. 
Menurut mantan ketua 
umum Ikatan Pelajar Nah- 
dlatul Ulama (IPNU) itu, 
perjalanan satu abad NU 
menjadi bukti nyata bahwa 
jamiah ini didirikan oleh 
para muassis NU semata 
demi negeri. Buktinya, NU 
tak pernah absen hadir 
untuk membersamai negeri. 
Anas mengatakan, sesuai 
sambutan presiden saat 
Resepsi Puncak Satu Abad 
NU, organisasi yang didi- 
rikan KH Hasyim Asy'ari 
itu telah memberikan warna 
luar biasa dengan mem- 
perkuat nilai-nilai keislaman 
dan keindonesiaan, keisla- 
man dan kebangsaan, per- 
satuan dan kesatuan, serta 


kerukunan dalam kebera- 
gaman. Yang ke depannya 
akan menguasai sains dan 
teknologi melalui nahdliyin- 
nahdliyin muda. 

Penguasaan dunia digital 
itu diyakini akan turut men- 
dorong kesuksesan trans- 
formasi pelayanan publik 
berbasis digital yang tengah 
dikebut pemerintah. "Saya 
juga melihat, kini semakin 
banyak anak muda NU yang 
menguasai dunia digital. 
Bukan hanya soal media 
sosial, tapi juga beragam 
dimensi teknologi informasi 
lainnya,” tuturnya. 

Selain itu, lanjut dia, PBNU 
dapat membantu mendo- 
rong pemberdayaan eko- 
nomi umat ke depan. Hal 
itu dilakukan dengan tetap 
fokus dan membumi pada 
tradisi Nusantara dan kukuh 
pada penyebaran moderasi 
beragama. 

Diakuinya, ada tantangan 
besaryang bakal dihadapi. 
Yakni, bonus demografi yang 
tengah disiapkan peme- 
rintah. Melalui lembaga 
pendidikannya, mantan 
bupati Banyuwangi itu yakin 
NU bisa membantu peme- 
rintah dalam memanfaatkan 
bonus demografi ke depan. 
”Selain itu, yang juga sangat 
penting adalah memper- 
hatikan soal stunting dengan 
ikut memberi perhatian gizi 
pada ibu hamil dan balita,” 
pungkasnya. (mar/Iyn/ 
wan/mia/c19/c18/oni) 


Terpukau Banser dan Bocah Pelantun Salawat 


Sambungan dari hal 1 


"Sekarang Banser sudah 
senang Oueen, candanya yang 
kembali disambut ger-geran. 

Banser juga memukau pe- 
nonton dengan menam- 
pilkan koreografi. Sebanyak 
12 ribu anggota Banser ter- 
libat. Koreografi dipadukan 
dengan simfoni orkestra 
yang dipimpin komposer 
ternama Addie M.S. 

Mengenakan seragam 
Banser dengan ikat kepala 
merah dan kaus tangan 
putih, mereka kompak me- 
mainkan gerakan yang apik. 
Tepuktangan dan entakan 


kaki terlihat rancak. Pe- 
nampilan mereka sukses 
menuai pujian kepala negara 
dan undangan. 

Resepsi berlangsung lebih 
khidmat dengan salawat 
asyghil di akhir acara. Sa- 
lawat itu dilantunkan se- 
niman cilik bernama Azzam 
Nur Mujjizat. Bocah isti- 
mewa itu adalah penyandang 
tunanetra sejak lahir. 

Azzam menjadi salah satu 
vokalis pilihan bersama tiga 
vokalis cilik lainnya. Seba- 
nyak 12 ribu anggota Banser 
yang tampil dalam koreografi 
pun ikut melantunkan sa- 
lawat dengan dipimpin 


Azzam. Bocah bersuara 
emas itu tampil memukau. 
Banyak yang terharu men- 
dengar suara merdu Azzam. 
Seusai acara, Jokowi turun 
langsung dari panggung, 
lalu menyalami bocah isti- 
mewa tersebut. 

Salawat asyghil sangat 
populer di kalangan umat 
Islam. Khususnya nahdliyin. 
Salawat itu memiliki makna 
permohonan rahmat untuk 
Nabi Muhammad SAW. 
Salawat tersebut juga berisi 
doa meminta keselamatan 
dan dijauhkan dari orang- 
orang yang zalim. (mar/ 
c7/oni) 


Ketinggalan Rombongan, 
Emak-Emak Jalan Kaki 6 Km 


Sambungan dari hal 1 


Kondisi tersebut berdampak 
pada arus lalu lintas. Kawasan 
Kota Delta macet parah. 
Terutama di sekitar alun-alun. 
Jalan raya berubah menjadi 
tempat parkir kendaraan. 
Begitu pula jalan tol. Exit toll 
Sidoarjo Kota ditutup kemarin 
(7/2). Dampaknya, kendaraan 
tak bisa mendekat ke GOR 
Delta. Warga harus berjalan 
kaki dari jalan tol. Arus lalu 
lintas terganggu karena akses 
transportasi berubah men- 
jadi tempat parkir. 

Akibat membeludaknya 
massa, sejumlah cerita ter- 
kait jemaah NU bermun- 
culan. Banyak yang keting- 
galan rombongan. Mereka 
teriak-teriak. Kebanyakan 
adalah emak-emak. "Saya 
telepon anak belum dibalas. 
Rombongan ilang,” keluh 
Lina Gumiarti, warga Sedati. 
Saat ditemui Jawa Pos, 
nenek 58 tahun itu terduduk 
lesu di pinggir Jalan Ahmad 
Yani. ” Sikilku kesel mlaku 
suwi, Mas. Rasane pengen 
nangis,” katanya. 

Lina mengaku sudah ber- 
jalanjauh memutari jalanan 
Kota Delta. Dia kebingungan. 
"Kalau dihitung sudah 6 
kilometer. Rombongan tak 
ketemu,” ujarnya. 


Bukan hanya Lina, banyak 
warga nahdliyin yang me- 
rasa kesal. Datangjauh-jauh, 
namun tak bisa masuk GOR 
Delta. Sebagian sempat 
berteriak-teriak di depan 
pintu stadion dan meminta 
pintu dibuka. Ada pula yang 
dimarahi petugas karena 
memanjat pagar. 

Meski begitu, resepsi 1 
Abad NU cukup membawa 
berkah bagi masyarakat. 
Banyak PKL yang berjualan 
di sekitar GOR Delta. Mereka 
memperoleh pendapatan 
yang lumayan. Panitia me- 
mang menghadirkan pa- 
meran UMKM yang dikemas 
lewat Nahdlatut Tujjar Fest 
2023. Ada sekitar 300 pelaku 
usaha yang terlibat. 

Suryati, salah seorang pe- 
dagang, mengaku sudah tahu 
ada aksi pembagian makanan 
gratis. Namun, dia tetap 
menjual makanan di area 
stadion. "Hasilnya lumayan. 
Seratus bungkus habis," 
katanya. Berkah resepsi 1 
Abad NU juga dirasakan 
pedagang lainnya. Mulai 
penjual kopiah, baju, kaus, 
hingga pernak-pernik. Barang 
dagangan merekalaris diser- 
bu pembeli. 

Sementara itu, Ditlantas 
Polda Jatim kemarin mere- 
kayasa arus kendaraan di 


jalan tol Waru-Kejapanan. 
Keputusan yang diambil ada- 
lah menutup gerbang tol 
Kejapanan untuk kendaraan 
dari arah Malang. Jadi, jalur 
dari arah itu bisa dilalui ken- 
daraan dari utara (Surabaya). 
Dirlantas Polda Jatim Kom- 
bespol Muhammad Taslim 
Chairuddin menjelaskan, 
kebijakan tersebut diterap- 
kan selama tiga jam. Tepat- 
nya sejak pukul 11.30. Ger- 
bang tol Kejapanan baru 
dibuka untuk kendaraan 
dari arah Malang ketika 
volume kendaraan dari arah 
Surabaya berkurang. ”Re- 
kayasa diperlukan karena 
crowded-nya parah, ujarnya. 
Taslim menuturkan, kepa- 
datan kendaraan dari arah 
Surabaya terpantau sejak 
Senin (6/2) malam. Pun- 
caknya terjadi kemarin 
siang. Ekor kemacetan sam- 
pai di gerbang tol Waru. 
”Banyak faktor yang menjadi 
penyebab,” ungkapnya. Mi- 
salnya, tidak terlaksananya 
kedatangan massa dengan 
sistem kloter seperti yang 
telah ditentukan. Imbasnya, 
terjadi peningkatan volume 
kendaraan. "Ditambah, ba- 
nyak pengemudi bus yang 
tidak disiplin dengan meng- 
ambil lajur kanan, terangnya. 
(hen/edi/c19/c18/oni) 


Jawa Pos 


RABU 8 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 12 


Anu 
aLite 

Te SOLAR 
NTAMAX 


DIPTA WAHYU/JAWA Pos 
TIDUR DI MANA PUN: Ratusan nahdliyin memanfaatkan pelataran SPBU untuk beristirahat sembari menunggu acara pengajian yang digelar di parkir 
timur Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, saat puncak resepsi Satu Abad Nahdlatul Ulama kemarin (7/2). 


BUS DAN TRUK 


Antusiasme 
Satu Abad NU 


KALANGAN nahdliyin dan 
warga masyarakat lain mem- 
3 banjiri Sidoarjo 
aa untuk turut mem- 
$ peringati Satu Abad 
SS Nahdlatul Ulama di 
» Stadion Gelora 
Delta kemarin. 
SATU ABADNU Mereka datang dari 
H4 MN berbagai kota dan 
provinsi, juga dari berbagai 
latar belakang. Dukungan dari 
berbagai pihak lintas 
organisasi, instansi, bahkan 
agama membuat ajang 
tersebut berjalan lancar, 
meriah, dan khidmat. (") 


DITE SURENDRA/JAWA POS 
PARKIR DI TOL: Sejumlah orang yang akan menghadiri resepsi Satu Abad NU berjalan kaki dari sebelum pintu keluar 
gerbang tol Sidoarjo sejauh sekitar 4 kilometer karena bus rombongan hanya bisa sampai rest area tol Sidoarjo. 


BENTUK 
SOLIDARITAS: 
Para nahdliyin 
dari PCNU 
Lampung Selatan 
beristirahat di 
GPIB Bethesda 
Sidoarjo setelah 
menghadiri 

"3 serangkaian acara 
33 Satu Abad NU di 
Stadion Gelora 
Delta, Sidoarjo, 
kemarin (7/2). 


d 
ten rab Area Idi 


AN 
SY . 
'ANGGER BONDAN/JAWA POS 


HUMAS PEMPROV JATIM UNTUK JAWA POS 


MENEROBOSKEMACETAN: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa 
dibonceng motor ke kantor Bapenda Jatim di Sidoarjo kemarin. 
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu terjebak macet saat keluar 
dari Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Khofifah juga membonceng 
motor yang sama saat menerobos ke venue peringatan Satu 
Abad NU. Juga ke Bandara Juanda untuk mengantar rombongan 
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. 


'ANGGER BONDAN/JAWA POS 


KARNAVAL BUDAYA: Tari Sufi Nusantara sepanjang 2 kilometer dari Alun-Alun Sidoarjo hingga 
Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, yang ditampilkan dalam Karnaval Budaya Nusantara kemarin. 
Selain tarian itu, ada beragam sajian budaya lain dalam karnaval tersebut. 


DIPTA WAHYU/JAWA POS 
BERGEMING: Meski hujan mengguyur saat konser dimulai, para penonton tetap setia menunggu para 
musisi yang tampil pada konser puncak resepsi Satu Abad Nahdlatul Ulama di GOR Delta, Sidoarjo, Jawa 
Timur, tadi malam (7/2). Foto kanan, Tohpati dan Dewa Budjana saat membawakan lagu Indonesia Raya. 


DIPTA WAHYU/JAWA POS 


SOSOK 


SISI LAIN 


PIPRIM BASARAH YANUARSO 


Kettlebell di Bawah Meja Praktik 


OLAHRAGA adalah bagian dari 
keseharian Piprim Basarah Ya- 
nuarso SpA(K). Maka, tak perlu 
ada persiapan khusus yang akhir- 
nya bisa menundanya untuk 
mencari keringat. ” Saya simpan 
kettlebell di bawah meja praktik, 
tutur ketua Ikatan Dokter Anak 
Indonesia (IDAI) tersebut. 

Ketika tidakadapasienataurapat, 
Piprim bisa memainkan alat yang 
mirip bola besi dengan pegangan 
di bagian atasnya tersebut. Cukup 
mengayun-ayunkannya beberapa 
set. Tanpa perlu ganti baju olahraga. 
”Yang penting olahraga saat praktik 


itu tidaksam- 
pai terlalu 
berkeringat 
biartak bau,” 
kelakarnya. 
Bahkan, sa- 
atmenginap 
di hotelyang 
bisa ditem- 
puh dengan 
jalur darat, Piprim selalu membawa 
kettlebell. Menurutnya, alat itu 
simpel, namun bermanfaat untuk 
melatih otot-ototnya. ”Saya pakai 
baju batik saja bisa berolahraga 
juga” ucapnya. (Iyn/c17/fal) 


DOK. PRIBADI 


Pilot-Penumpang 
Susi Air Disandera 


Setelah Pesawat Dibakar, 
Masih Dicari TNI-Polri 


JAYAPURA - Aparat gabungan 
TNI-Polri masih mencari pilot 
dan penumpang pesawat Susi 
Air di Distrik Paro, Kabupaten 
Nduga, Provinsi Papua Pegunu- 
ngan. Pesawat jenis Pilatus Porter 
P-4 yang terbang dari Timika, 
Kabupaten Mimika, itu diserang 
kelompok separatis teroris (KST) 
setelah mendarat. 

Seperti dilansir Cenderawasih 
Pos, pesawat yang dipiloti Philips 
Max Marthin dan tiba di Paro pukul 
06.15 WIT itu langsung dibakar. 
Pelaku penyerangan adalah KST 
yang bergerak di bawah komando 
Egianus Kogoya. 

Kepala Penerangan Kodam XVII/ 
Cenderawasih Kolonel Kavaleri 
Herman Taryaman menyatakan 
bahwapetugas mendapati pesawat 
itu hangus dilalap api di Bandara 
Paro.”Dan, GPS pesawat dibawa 
lari menuju hutan, imbuhnya. 

Sampai kemarin sore, belum 
diketahui pasti nasib pilot dan 
lima penumpangyang turut serta 
dalam penerbangan tersebut. 
Herman memastikan, aparat ke- 
amanan gabungan terus berusaha 
mencari pilot dan para penum- 
pang pesawat dengan rute Timika- 
Paro-Timika itu. 

Sementara itu, Kapolda Papua 
Irjen Mathius D. Fakhiri menuturkan 
bahwa pesawat tersebutmemang 
diduga dibakar KST. Pilotnya 
berkewarganegaraan Selandia 
Baru. Adapun lima penumpang 
pesawat tersebut adalah Demanus 
Gwijangge, Minda Gwijangge, 
Meita Gwijangge, Wtina W., dan 
Pelenus Gwijangge. 


Salah seorang di antaranya dipas- 
tikan seorang bayi. "Bagaimana 
keselamatan lima penumpangnya 
belum diketahui juga,” paparnya. 

Terpisah, Donal Fariz selaku kuasa 
hukum Susi Air membenarkan 
bahwa pesawat milik kliennya 
terbakar dirunway Bandara Paro. 
Dia memastikan, sebelum dite- 
mukan terbakar, pesawat tersebut 
mendarat dengan baik. Karena 
itu, pihaknya tidakyakinterbakarnya 
pesawat tersebut akibat masalah 
teknis. "Kami sedang berupaya 
mengecek apakah ada sabotase 
oleh pihak-pihak tertentu yang 
melakukan perusakan, beber dia. 

Meski demikian, yang terpenting 
bagi Susi Air saat ini adalah mene- 
mukan pilot dan penumpang. 
”Yang sampai hari ini dan sampai 
jam ini (kemarin, Red) kami belum 
bisa memastikan secara tepat 
lokasinya, termasuk dengan para 
penumpangyang menaiki pesawat 
tersebut, jelas Donal. Untuk itu, 
pihaknya juga berkoordinasi dan 
berkomunikasi secara intens de- 
ngan otoritas di Papuaguna men- 
cari dan menemukan mereka. 

Sementara itu, Juru Bicara Tentara 
Pembebasan Nasional Papua Barat- 
Operasi Papua Merdeka (TPNPB- 
OPM)SebbySambom mengonfirmasi 
peristiwa tersebut. Dia mengakui 
bahwa pembakaran pesawat Susi 
Air itu dilakukan Egianus Kogoya. 
”Danpilotnya menjadi sandera kami," 
ungkapnya melalui keterangan tertulis 
kemarin. Sementara itu, pihaknya 
memastikan lima penumpang dalam 
pesawat tersebut aman. 

Kepada pemerintah, TPNPB- 
OPM menuntut beberapa hal. Di 
antaranya, menutup semua jalur 
penerbangan ke Nduga. (gih/ 
idr/syn/ade/c19/ttg) 


DPR Tetapkan Sembilan 
Anggota KPI 2022-2025 


JAKARTA - DPR menetapkan 
sembilan anggota Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) periode 2022-2025 
dalamrapat paripurna kemarin (7/2). 
Sembilan orangtersebut merupakan 
hasiluji kepatutan dankelayakan ter- 
hadap 27 calon anggota KPI. 

Dalam laporannya, Wakil Ketua 
Komisi I DPR Abdul Kharis Al- 
masyhari mengungkapkan bahwa 
Jitand proper test dilakukan pada 
18-19 Januari. "Proses uji kepatutan 
dan kelayakan berlangsung lancar 
sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan) terang dia dalam rapat 
paripurna di kompleks parlemen. 

Proses pengujian juga dilakukan 
secara terbuka sebagaimana ama- 
nat Pasal 10 ayat 2 UU Penyiaran. 
Yaitu, setiap calon menyampaikan 
visi dan misinya. Setelah itu, di- 
lanjutkan sesi tanya jawab. 

Pada 24 Januari, lanjut dia, Komisi 
IDPR melaksanakan rapat internal 


secara tertutup untuk memilih 
sembilan nama dari 27 calon anggota 
KPI. Mereka adalah Aliyah, Amin 
Shabana, Evri Rizki Monarshi, IMade 
Sunarsa, Mimah Susanti, Mohammad 
Reza, Muhammad Hasrul Hasan, 
Tulus Santoso, dan Ubaidillah. 

Politikus PKSitu meminta sembilan 
anggota terpilih KPI untuk melaksa- 
nakan tugas, fungsi, dan kewenangan 
sesuai peraturanperundang-undangan 
secara profesional dan bertanggung 
jawab. Juga senantiasa menjaga 
moralitas, integritas, danindependensi. 
Merekajuga harusmenghindari segala 
bentukpenyimpangan danpenyalah- 
gunaan wewenang. "Serta bersedia 
bekerja secara penuh waktu dengan 
memprioritaskan penyelesaian tugas- 
tugas KPI, papar Kharis. 

Wakil Ketua DPR Sufmi DascoAhmad 
mengatakan, nama anggota KPI terpilih 
akan diserahkan kepada presiden 
untuk dilantik. (lum/c19/fal) 


Jawa Pos 


Bongkar Makam untuk Keperluan Otopsi 


Menyibak Teka-teki 
Kematian Taruna 
Poltek Pelayaran 


SURABAYA - Kasus kematian 
taruna Poltek Pelayaran Muhammad 
Rio Ferdinan Anwar mendapat atensi 
polisi. Kemarin (7/2) makam pemuda 
19 tahun itu dibongkar polisi untuk 
keperluan otopsi. Dengan begitu, 
penyebab kematiannya bisa jelas. 

Kanitresmob Polrestabes Surabaya 
AKP Zainul Abidin menyatakan bahwa 
otopsi merupakan rangkaian proses 
penyelidikan yang harus dilakukan. 
Sebab, jenazah korban hanya mendapat 
pemeriksaan luar sebelum kasusnya 
dilaporkan. "Otopsi diperlukan untuk 
mendapat kepastian,” ujarnya. 

Abidin menuturkan, kejanggalan 
kematian korban awalnya dilaporkan 
ayahnya ke Polsek Gunung Anyar 
pada Senin (6/2). Lantaran tergolong 


Taruna Muhammad Rio 
Ferdinan Anwar dilaporkan 
meninggal karena terjatuh 
di kamar mandi kampus, 
Minggu (5/2). 


Mochamad Yani, ayahnya, 
mendapati kejanggalan ketika 
melihat jenazah anaknya di 
RSU Haji Sukolilo pada pukul 
22.00. Sebab, di tubuhnya 
terdapat banyak luka lebam. 


MOCHAMAD YANI 
SEMASA HIDUP: Muhammad Rio Ferdinan 
mengenakan seragam taruna. 


kasus mencolok, kasusnya kemudian 
ditarik ke polrestabes. 

Menurut dia, pihaknya sudah 
memeriksa 13 orang terkait perkara 
tersebut. Mayoritas adalah teman 
korban 

» Baca Bongkar... Hal 19 


Yani curiga anaknya 
meninggal karena dianiaya 
dan melapor ke Polsek 
Gunung Anyar Senin (6/2) 
dini hari. Polrestabes 
Surabaya mengambil 

alih kasusnya. 

Sebanyak 
13 saksi 
sudah 
diperiksa. 


Jenazah 


METROPOLIS 


RABU 8 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 13 


SOFAN KURNIAWAN/JAWA POS RADAR MOJOKERTO 


EKSHUMASI: Makam Muhammad Rio Ferdinan Anwar di Dusun Pudakpulo, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dibongkar 
petugas untuk keperluan otopsi kemarin. 


Pernah Curhat ke Nenek 
Alami Bullying dan Kekerasan 


Rio dima- 
kamkan di Desa 
Puloniti, Bangsal, 
Mojokerto, pada hari 
yang sama. Kemarin (7/2) 
petugas melaksanakan 
ekshumasi agar bisa 
melakukan otopsi. 


MOCHAMAD YANI 
INGIN PROSES HUKUM: Mochamad 
Yani meyakini bahwa anak sulungnya 


KEMATIAN taruna Politeknik 


Pelayaran Muhammad Rio Ferdinan 


Anwar menyisakan duka bagi 


segenap keluarga yang ditinggalkan. 
Berikut kutipan wawancara Jawa Pos 


dengan ayah korban M. Yani 
kemarin (7/2). 


Kesan membekas bagi Bapak atas 
almarhum Muhammad Rio 
Ferdinan Anwar? 

Rio Ferdinan Anwar ini anak saya 
yang pertama. Dia pekerja keras. 
Termasuk ingin mengabdi kepada 
negara. Ya melalui Poltekpel ini, dia 
tes langsung diterima 


meninggal tak wajar. 


» Baca Pernah... Hal 19 


ROTASI: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyalami aparatur sipil negara (ASN) setelah acara 


pelantikan pejabat struktural di Balai Kota Suraba 


Tak Capai Target Kinerja, 
Dua Kepala Dinas Jadi Staf Ahli 


SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri 
Cahyadi kembali merombak jabatan 
kepala organisasi perangkat daerah 
(OPD) di bawahnya. Kemarin (7/2) 
adaenam posisi kepala dinas dan badan 
yang dilukir. Eri menyebut rotasi itu 


Ce. 


Waktunya Mengintegrasikan 
Layanan Transportasi Publik 


Sudah saatnya sistem transportasi publik di Surabaya terintegrasi. Baik layanan 
aplikasi maupun tarif. Suroboyo Bus, Trans Semanggi Suroboyo, dan feeder harus 
connected. Dengan sistem ini, diharapkan area layanan bisa makin luas: 


MACHSUS FAUZI 


Pakar transportasi ITS menyikapi desakan masyarakat untuk 
mengintegrasikan layanan transportasi publik di Surabaya 


FRIZAL /JAWA POS 


ya kemarin (7/2). 


dilakukan berdasar kapasitas dan 
penilaian masyarakat. 

Enam kepala OPD yang dilantik 
kemarin adalah R Rachmad Basari 
sebagai kepala inspektorat 

» Baca Tak Capai... Hal 19 


PILIHAN HIDUP: 
Naomi Arrin 
Daraswasih 

memilih 

menjadi perias 
jenazah. Kendati 
masih muda, 

dia merasa 
pekerjaan itu 
sesuai dengan 
hatinya. 


Langganan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik Rp 120.000 | & 031 8202000 | 9D 08113475001 


Menjadi seorang perias 
jenazah bukanlah pilihan 
Naomi Arrin Daraswasih. 

Namun, dia merasa itu adalah 
panggilan dari Tuhan. Sebab, 
sejak kecil dia dikaruniai 
”kelebihan” dari Sang Kuasa. 


MARIYAMA DINA, Jawa Pos 


'g) 


IDA wi 
NAOMI UNTUK JAWA POS 


PENYELAMATAN: Petugas DPKP mengevakuasi dua anjing 
dari rumah pemiliknya. 


Naomi Arrin Daraswasih, Perias Jenazah yang Kerap Dititipi ' Pesan” 


Ada Luka, Harus Ditutup dengan Teknik Khusus 


BARU bergabung dengan 
organisasi periasjenazah sekitar 
akhir tahun lalu, Naomi bisa 
dianggap masih sangat pemula. 
Tapi, pengalamannya sejauh ini 
tidak sedikit. Meski begitu, 
memang baru akhir tahun lalu 
dia memantapkan hati untuk 
menjadi seorang periasjenazah. 

Usia Naomi masih 24 tahun. Para 
perempuan seusianya padazaman 


Takut Telantar, Dua Anjing 
Diboyong Tim Rescue 


SURABAYA - Tim Rescue Dinas 
Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan (DPKP) Surabaya 
mengevakuasi dua 
anjing dari rumah 
warga lansia di 
kawasan Banyu Urip 
kemarin (7/2). Kedua- 
nyaterancam telantar. Sebab, salah 
satu pemiliknya telah meninggal. 

Laporan itu diterima petugas 
pada pukul 06.48. Laporannya 


meminta untuk evakuasi dua 
anjing. Mengasuh dua anjing 
bagi seoranglansia itu merupakan 
beban yang berat. 
Bukannya tanpa 
alasan, pasangan 
lanjut usia -sebut saja 
Nanik dan Pardi- 
sudah memelihara keduanya 
lama. Dua anjing tersebutmemang 
sangat aktif 
) Baca Takut... Hal 19 


sekarang akan lebih memilih 
menjadi make-up artistdi bidang 
wedding, kecantikan, maupun 
beauty content creator. Tapi, Naomi 
lebih memilih mendandani mereka 
yang segera dikebumikan. 

”Saya kebetulan ada pemberian 
dari Tuhan. Bisa melihatdan kadang 
juga berinteraksi dengan yangtak 
kasatmata. Sudah dari kecil, tapi 
memang tidak terarah maksud 


dari pemberian ini, ujar Naomi 
saat ditemui dalam gatheringmake- 
up artist beberapa waktu lalu di 
Dyandra Convention Center. 
Dari pemberian itu, dia merasa 
pasti ada sesuatu yang harus 
dilakukannya. Akhirnya perem- 
puan asal Surabaya tersebut 
memilih untuk melayani mereka 
yang telah meninggal 
) Baca Ada... Hal 19 


4 bumaranun» POLTIK & PEMERINTAHAN rrerove sexx» 
Rp 30 Miliar untuk Box Culvert Banyu Urip—Sememi 


PROYEK DRAINASE PEMKOT Na ta aa 


Cegah Kemacetan 
dan Genangan 


SURABAYA - Proyek 
pelebaran jalan sekaligus 
pemasangan box culvert Banyu 
Urip-Sememi kembali 
berlanjut tahun ini. Total 
anggaran yang disediakan 
Dinas Sumber Daya Air dan 
Bina Marga (DSDABM) 
Surabaya untuk proyek tersebut 
mencapai Rp 30 miliar. 

Panjang box culvert Banyu 
Urip-Sememi mencapai 
11.810 meter. Lebarnya8meter. 
Drainase itu dibangun sejak 
2009 dan terakhir pada 2020. 


Fungsinya mengurangi 
kepadatan kendaraan serta 
mencegah genangan. 

Pembangunan akses dan 
saluran airitumembutuhkan 
biaya yang besar. Berkisar Rp 
762 miliar. Pengerjaannya dibagi 
dalam dua termin anggaran. 
Alokasi dana dari APBD 
Surabaya sebesar Rp472 miliar 
dan APBN Rp 290 miliar. 

Mulai awal tahun ini, DSDABM 
Surabaya melanjutkan proyek 
itu. Pemasangan box culvert 
dimulai dari Jalan Babat Jerawat, 
Jalan Pakal, dan Jalan Raci. 
Total panjangnya mencapai 
2.000 meter. 

Kabid Drainase DSDABM 


@ Total panjang box culvert mencapai 13.910 meter. 

@ Kebutuhan anggaran Rp762 miliar. 

@ Proyek pemasangan drainase itu dicicil hampir 
setiap tahun dengan APBD dan APBN. 

@ Proyek ini adalah bagian dari box culve 
diversi Gunungsari dengan panjang j 


keseluruhan 18 kilometer. 


Surabaya Eko Juli Prasetyo 
menyatakan, besaran anggaran 
untuk proyek box culvert Banyu 
Urip-Sememi sudah dite- 
tapkan. Nilainya mencapai 
Rp 30 miliar. ” Tinggal 
menunggu arahan untukjalan, 
ujarnya kemarin (7/2). 
Sesuai 


perencanaan, 


proyek itu bisa berjalan 
tahun lalu. Namun, pandemi 
Covid-19 membuat rencana 
yang sudah disusun berubah 
seketika. Pemkot terpaksa 
mengalihkan anggarannya 
untuk penanganan pandemi. 
Karena itu, pembangunan 
pun tertunda. 


FRIZAL/JAWA POS 


FASUM: Sejumlah anak bermain sepak bola di lapangan futsal di Jalan Kupang Gunung Timur I kemarin (7/2). Tahun ini pemkot 
membangun 50 lapangan olahraga di permukiman dari usulan musrenbang. 


Bangun 50 Lapangan Olahraga di Permukiman 


Dari Usulan 
Musrenbang 


SURABAYA - Sebanyak 50 
lapangan olahraga akan 
dibangun Dinas Kebudayaan, 
Kepemudaan, Olahraga, serta 
Pariwisata (DKKORP) 
Surabaya. Penambahan fasilitas 
itu diusulkan warga dalam 
forum musrenbang tahun lalu. 

Kabid Olahraga DKKORP 
Surabaya Trio Wahyu Bowo 
mengatakan, pembangunan 
lapangan olahraga dari usulan 
musrenbang dimulai tahun 
ini. Sarpras itu dibutuhkan 


untuk tempat anak mengem- 
bangkan bakat.”Anak-anakbutuh 
ruang terbuka. Apalagi di 
permukimanpadatpenduduk' 
ujarnya kemarin (7/2). 
Hingga kini, pemkot telah 
membangun 573 lapangan 
di permukiman. Perinciannya, 
lapangan basket 177 titik, 
tenis 5 titik, voli 129 titik, futsal 
172 titik, bulu tangkis 36 titik, 
sepak bola 38 titik, dan panjat 
tebing 16titik. 
Pembangunan lapangan 
olahraga juga memper- 
timbangkan ketersediaan 
lahan. Diutamakan aset milik 
pemkot. "Jadi, tidak perlu 


pembebasan lahan. Tinggal 
membangun lapangannya 
saja,” papar Trio. 

Misalnya, lapangan RW 1, 
Kelurahan Sumberejo. 
Lapanganitu dibangun di lahan 
milik pemkot. Lokasinyatepat 
sebelah boezem. "Jenis lapangan 
juga disesuaikan dengan 
keinginan warga. Ada yang 
minta lapangan futsal, sepak 
bola, basket, tenis, bahkan 
panjat dinding” ujar Trio. 

Pengadaan lapangan 
olahraga baru memasuki 
tahapan lelang. Dari total 
50 usulan, baru 6 lapangan 
yang sudah ditender. 


Anggaran pembangunannya 
Rp 400-600 juta per la- 
pangan. Trio menargetkan 
lelang tuntas bulan ini. 
Sehingga pengerjaan bisa 
dimulai bulan depan. 

Trio menambahkan, warga 
perumahan pun bisa meng- 
usulkan pembangunan 
lapangan olahraga ke DKKORP. 
Asalkan, pengem-bangperu- 
mahanitusudah menyerahkan 
prasaranautilitasumum (PSU) 
ke pemkot. "Warga bisa 
memanfaatkan fasum dan fasos 
di perumahan, ucap Kepala 
DPRKPP Surabaya Irvan 
Wahyudradjad. (gal/c19/aph) 


@ Pembangunan dimulai pada 2009. 

@ Pembangunan terakhir berlangsung 
pada 2019-2020 untuk ruas Manukan— 
Sememi sepanjang 2.300 meter dengan 
anggaran Rp 139 miliar. 

Pekerjaan tahap terakhir tertunda 
akibat pandemi Covid-19. 


Eko menyatakan, seluruh 
aspek teknis serta detail 
engineering design (DED) 
sudah siap. Soal lahan yang 
bakal dipasangi box culvert, 
juga tidak ada kendala 
karena masih sesuai plot 
awal. "Perencanaannya 
masih sama. Di atas box 


culvert akan difungsikan 
sebagaijalan,” paparnya. 

Tertundanya pemasangan 
box culvert di kawasan Babat 
Jerawatitu memicu sejumlah 
persoalan. Akses macet 
karena adanya penyempitan 
jalan. Saat hujan deras, 
kawasan itu masih tergenang. 
Penyempitan saluran 
membuat air yang mengalir 
tidak bisa maksimal. 

Pada Senin (6/2) malam, 
kawasan yangbelum dipasangi 
box culvertitu terendam air. 
Air meluber hingga mengge- 
nangi jalan. Kendaraan masih 
bisa melintas dengan 
kecepatan lambat. Namun, 


jika tidak cepat ditangani, 
kondisi itu bakal mengganggu 
aktivitas warga.” Nanti saluran 
itu mengarah ke barat dan 
terhubung dengan drainase 
yang menuju ke arah 
Sumberejo. Air akan mengalir 
ke sana” kata Eko. 
Sementara itu, Ketua Komisi 
C DPRD Surabaya Baktiono 
meminta pemkotmelanjutkan 
proyek box culvert Banyu 
Urip-Sememi. Dengan 
demikian, warga Surabaya 
Barat tidak lagi mengeluhkan 
kemacetan dan genangan. 
”Pem-bangunan di Surabaya 
harus merata, ucap politikus 
PDIP itu. (gal/c12/aph) 


Tg 


Sediakan 32,3 Ton Beras 
Kami menggelar operasi pasar untuk 
menstabilkan harga beras. Kegiatan itu 
dihelat di beberapa titik. Total sebanyak 
32,3 ton beras disediakan. 


M. IKHSAN 


Sekretaris Daerah Kota (Sekkota) Surabaya 
berbicara terkait operasi pasar 


63.414 Pelaku Usaha 
Sudah Kantongi NIB 


Targetkan Semua 
UMKM Miliki 
Dokumen Perizinan 


SURABAYA - Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Surabaya 
menggelar layanan jemput 
bola pengurusan nomor 
induk berusaha (NIB) 
kemarin (7/2). Targetnya, 
tahun ini seluruh UMKM 
di metropolis mengantongi 
dokumen perizinan itu. 

Layanan jemput bola NIB 
dihelat di kantor Kecamatan 
Bulak dan Kecamatan 
Wonocolo. Pelaku UMKM 
yang hendak mengurus NIB 
cukup membawa KTP. 
"Sampai saat ini, layanan 
jemput bola masih berlanjut. 
Cara ini efektif untuk 
mengajak warga mengurus 
NIB, kata Koordinator 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu DPMPTSP Surabaya 
Erringgo Perkasa kemarin. 

Sama seperti tahun lalu, 


NORTH HERITAGE 


program jemput bola 
berjalan setiap Selasa dan 
Kamis. Lokasinya di 
kelurahan dan kecamatan. 
Petugas juga menggelar 
layanan di pusat UMKM 
seperti sentra wisata kuliner 
(SWK) dan tempat wisata. 

Total ada 63.414 usahayang 
sudah mengantongi NIB. 
Perinciannya, 62.111 usaha 
mikro kecil (UMK) dengan 
modal usaha kurang dari Rp 
5 miliar. Sisanya adalah usaha 
non-UMK. "Paling banyak 


FRIZAL/JAWA POS 
JEMPUT BOLA: Petugas DPMPTSP Surabaya Suryana membantu Retno 
Susanto mengurus NIB di Kecamatan Wonocolo kemarin (7/2). Tahun ini 
DPMPTSP menargetkan seluruh UMKM mengantongi NIB. 


kategori berusaha adalah 
pedagang eceran makanan 
dan minuman, terangnya. 
Posisi kedua ditempati 
rumah atau warung makan. 
Ketiga, industri produk 
makanan. Keempat, per- 
dagangan besar berbagai 
macam barang. Berikutnya, 
perdaganganmakanan eceran 
lainnya. Pengurusan NIB cukup 
mudah. Apalagi bagi mereka 
yang kategori UMK. Sebab, 
usaha itu masuk kategori risiko 
rendah. (gal/c18/aph) 


SA 4 


3 da k 


» EA e 


N 


PIN | N 


SA 
"AHMAD KHUSAINI / JAWA POS 


KOMPAK: Sejumlah taruna menunjukkan keterampilan kolone senapan di upacara 
pengukuhan Fera Muhammad Ali sebagai ibu taruna Akademi Angkatan Laut 


(AAL) di Lapangan Aru kemarin (7/2). 


Istri KSAL Dikukuhkan Jadi Ibu Taruna AAL 


SURABAYA - FeraMuhammad 
Ali resmi menjadi ibu taruna/ 
taruni Akademi Angkatan Laut 
(AAL). Pengukuhan jabatan digelar 
di Lapangan Aru, AAL, kemarin 
(7/2). Sebagai ibu, istri Kepala 
Staf Angkatan Laut (KSAL) 
Laksamana TNI Muhammad Ali 
itu memiliki peran penting dalam 
pembinaan para siswa selama 
menjalani pendidikan di AAL. 

Fera merasa bangga bisa menjadi 
ibu taruna/taruni AAL. Dia akan 
bersikap layaknya orang tua 
kepada anaknya. Menyayangi, 
membimbing, mengawasi, serta 
menyemangati mereka selama 
menempuh pendidikan. ”Saya 
mempunyai tanggung jawab 


besar terhadap kemajuan para 
taruna. Mereka harus lulus dengan 
nilai terbaik. Sebab itu sebagai 
orang tua pendampingan harus 
selalu diberikan, ujar Fera. 
Agar pendampingan sesuai 
yang direncanakan, Fera akan 
berkoordinasi dengan para ibu 
asuh dan tim pengajar. Dengan 
begitu, monitoring terhadap 
siswa dapat berjalan maksimal. 
Mulai kesehatan, pergaulan, 
kedisiplinan, hingga sistem 
belajar yang mereka lakukan. 
”Menempuh pendidikan di sini 
(AAL) tidaklah mudah, penuh 
dengan kedisiplinan. Mereka 
harus tetap sehat dan bisa 
menyelesaikan kuliah dengan 


hasil yang optimal,” ucapnya. 

Sebagai seorang ibu, Fera 
memberikan beberapa pesan 
kepada para siswa dalam menjalani 
kehidupan selama menempuh 
pendidikan. Mereka diminta patuh 
terhadap aturan yang berlaku. 
Selain meningkatkan iman, juga 
harus bersikap konsisten terhadap 
apa yang mereka cita-citakan saat 
kali pertama memasuki pen- 
didikan. Juga meningkatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Untuk membentuk tim kerja yang 
baik, merekajuga harus saling bantu 
dan melindungi satu sama lain. 
Tidak bersikap arogan. Sebab, hal 
itu merugikan diri sendiri maupun 
orang lain. (ian/c17/may) 


Penerima Beasiswa Pemuda 
Tangguh dari Pemkot 


SURABAYA - Penandatanganan 
surat perjanjian penerima 
beasiswa pemuda tangguh untuk 
jenjang mahasiswa berakhir 
kemarin (7/2). Sebanyak 1.779 
mahasiswa berhak menanda- 
tangani perjanjian yang 
berlangsung sejak Senin (6/2) di 
Gedung Nasional Indonesia (GNI) 
Museum dr Soetomo. 

Salah seorang mahasiswa yang 
siang kemarin antre tanda tangan 
adalah Muhammad Nur Febriansyah. 
Mahasiswa jurusan teknik mesin 
tersebut datang ke GNI bersama 
temannya. Sejak semester III, dia 
menjadi salah satu penerima 
beasiswa pemuda tangguh 
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 
"Alhamdulillah, jadi nggak 
ngerepotin orang tua,” katanya. 

Dia merasa sangat terbantu 
dengan adanya beasiswa tersebut. 
Apalagi, uang kuliah tunggal 


(UKT )-nya mencapai Rp 5,4 juta. 
Sementara itu, orang tuanya hanya 
seorang pedagang. Selain 
mendapatkan pembebasan UKT 
dari pemkot, pemuda yang akrab 
disapa Rian tersebut mendapatkan 
uang saku setiap bulan. 

Kepala Dinas Kebudayaan, 
Kepemudaan, Olahraga, dan 
Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya 
Wiwiek Widayati menyatakan, 
kegiatan penandatanganan surat 
perjanjian beasiswa pemuda tangguh 
jenjangmahasiswa tersebut dilakukan 
selama dua hari. Kegiatan itu 
dilakukan untuk melanjutkan 
bantuan beasiswa Pemkot Surabaya 


L' 17709 Mahasiswa Tanda 
2 ! Tangan Surat Perjanjian 


BERPRESTASI: 
Sejumlah mahasiswa 
penerima 

beasiswa Pemuda 
Tangguh dari 
Pemkot Surabaya 
menandatangani 
surat perjanjian 

di Pendopo 

Gedung Nasional 
Indonesia (GNI) 
“Museum Dr Soetomo 
kemarin (7/2). 


AHMAD KHUSAINI / JAWA POS 


kepada penerima yang masih 
melanjutkan studinya. ”Totalnya 
ada 1.779 mahasiswa, terangnya. 
Para penerima beasiswa tersebut 
tersebar di beberapa kampus 
ternama yang bekerja sama dengan 
pemkot. Setiap bulan mereka 
berhak mendapatkan uang saku 
sebanyak Rp 500 ribu, pembebasan 
UKT, dan biaya penunjang 
perkuliahan sebesar Rp 750 ribu 
tiap semester. Harapannya, dengan 
program itu, para mahasiswa 
Surabaya tak lagi harus kesulitan 
menempuh pendidikan tinggi. 
"Ituyang kami harapkan, tambah 
Wiwiek. (ata/c12/may) 


GALIH ADI PRASETYO 


RIANA SETIAWAN/JAWA POS 
SATU GEDUNG: Merrie Oktaviani beraktivitas di salah satu hu- 
nian high rise di kawasan HR Muhammad, Senin (6/2). 


Bangun Tidur Bisa 
Langsung Ngantor 


SURABAYA - Ada konsep baru yang dibuat untuk 
para pekerja kantoran. Yakni, hunian yang 
terintegrasi dengan gedung perkantoran. Jadi, 
tempat tinggal menjadi satu atap dengan pusat 
perkantoran. Bangun tidur bisa langsung ngantor. 

Sales and Marketing Manager Satoria Tower 
Merrie Octaviani mengatakan, konsep tersebut 
dibuat untuk memenuhi kebutuhan kerja yang 
saat ini dituntut efektif dan efisien. Jadi, tidak 
ada jarak antara tempat tinggal dan tempat 
kerja. "Sekarang kerja harus cepat, tapi hasilnya 
maksimal,” ujarnya kemarin (7/2). 

Beberapa hunian yang ada di pusat 
perkantoran biasanya dikonsep seperti kantor di 
dalam rumah. Jadi, di dalam tempat tinggal ada 
tempat khusus yang bisa dipakai karyawan 
untuk bekerja. Bisa juga hunian tersebut murni 
dipakai tempat tinggal, tapi kantor tempat 
penghuni bekerja ada di satu gedung yang sama. 

Menurut Merrie, konsep tempat tinggal yang 
terintegrasi dengan tempat kerja bisa 
menunjang produktivitas kerja. Slogan kerja dari 
rumah pun bisa diterapkan dengan maksimal. 
Bahkan, tidak menutup kemungkinan kerja 24 
jam bagi orang-orang yang suka kerja keras. 

Yang tidak kalah penting, gedung perkantoran 
yang terintegrasi atau jadi satu atap dengan 
tempat tinggal harus dilengkapi dengan fasilitas 
yang menunjang kebutuhan sehari-hari. 
Misalnya, tempat makan atau minimarket. 
Kalaupun tidak ada minimarket, minimal 
lokasinya strategis dan tidak jauh dari pusat 
perbelanjaan. (adi/c17/tia) 


FASILITAS 


RIANA SETIAWAN/JAWA POS 
DILENGKAPI: Lapangan sepak bola Made beberapa waktu lalu. 
LPMK Made berencana menambah fasilitas di lapangan tersebut. 
Salah satunya, fasilitas UMKM. 


Pemberdayaan Masyarakat 
Perlu Manfaatkan Fasum 


SURABAYA - Pemberdayaan masyarakat 
setempat perlu didukung dengan pemeliharaan 
dan pengembangan aset fasilitas umum. Ketua 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
(LPMK) Made Joko Hadi Sumangat mengatakan, 
pengembangan aset perlu dilakukan sesuai 
dengan kebutuhan warga. "Misalnya kita punya 
lahan untuk sentra UMKM tapi belum terkelola, 
kan sayang,” ucapnya. 

Kini, pihaknya berusaha menggandeng pihak 
swasta untuk melakukan revitalisasi sentra 
UMKM di Made. Lokasinya bakal terletak di 
depan kantor Kelurahan Made. "Kita coba 
bangun dengan dana CSR dari pihak swasta. 
Jadi, nanti warga juga bisa berdaya dengan 
menjual produk UMKM mereka,” paparnya. 

Hal serupa direncanakan untuk melengkapi fasilitas 
di area lapangan sepak bola Made. "Kalau 
lapangannya sendiri kan sudah bagus. Jadi sekarang 
mencoba untuk dikembangkan fasilitas lainnya,” 
imbuh Joko. Jika fasilitas tambahan seperti wadah 
UMKM dikembangkan, makin banyak warga yang 
bisa berpartisipasi. Apalagi, kegiatan olahraga di 
lapangan tersebut sudah cukup banyak dan aktif. 

Pengurus Forkom LPMK Surabaya Bidang 
Hukum dan Pemeliharaan Aset itu juga 
menegaskan, aset fasum harus aktif supaya 
menghindari penggunaan oleh pihak yang kurang 
berhak. "Ada juga aset yang sebenarnya milik 
Pemkot Surabaya, namun malah jadi sengketa 
karena digunakan pribadi oleh warga, jelasnya. 

Dia menyebutkan salah satu lapangan indoor di 
wilayah Made yang hingga kini menjadi sengketa. 
"Padahal, seharusnya bisa digunakan juga untuk 
pengembangan skill,” pungkasnya. (dya/c17/tia) 


METROPOLIS 


MODERN WESI 


Jawa Pos RABU 8 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 15 


Sekolah Internasional 
Alami Kenaikan Peminat 


Mulai Normal, Antusias 
untuk Tatap Muka 


SURABAYA - Sekolah ber- 
basis kurikulum internasional 
mulai merasakan peningkatan 
jumlah pendaftar. Saat 
pandemi, beberapa sekolah 
mengakui ada penurunan 
jumlah pendaftar. Orangtua 
berani menunda mendaftar- 
kan anak karena sekolah 
masih berjalan daring saat 
itu. Pertimbangan biaya dan 
kondisi ekonomi juga me- 
mengaruhi penurunan jum- 
lah pendaftar. 

Saat ini kondisi sekolah 
sudah bisa dinyatakan nor- 
mal. "Sekolah sudah kembali 
luring dan pendaftaran juga 
cenderung lebih baik dan 
kembali normal, tutur Mar- 
com Manager Sekolah Ci- 
putra Shinta Rossaline. Hing- 
ga saat ini, progres pendaftar 
sudah melebihi periode yang 
sama tahun lalu. 

”Secara keseluruhan sudah 
91 persen tercapai, imbuh- 
nya. Untuk jenjang SMA 
dan SMP, dia mengatakan 
bahwa kuota hampir penuh. 
Sedangkan jenjang TK dan 
SD masih memiliki kursi 
kosong yang lebih banyak. 

Namun, pihaknya optimis- 
tis pengisian bangku kosong 
tahun ajaran 2023-2024 
lebih cepat dibandingkan 
tahun pelajaran sebelumnya. 
”Kamijuga membuka bebe- 
rapa kelas tambahan untuk 
ajaran depan. Terutama SMP 
dan SMA karena cukup high 
demand,” sambung Shinta. 


apa at 


- x si Gi 2 
matan 3 
— na 
Ie. P3 ck 


RIANA SETIAWAN/JAWA POS 


DAFTAR SEKOLAH: Anthony Dharma Wibowo melayani konsultasi orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya di Sekolah Ciputra kemarin 
(7/2). Untuk tahun ajaran 2023-2024, beberapa sekolah internasional di Surabaya Barat menyebut ada perbaikan minat pendaftaran. 


Peningkatan pendaftar 
calon siswa baru juga dira- 
sakan di Sampoerna Aca- 
demy. Academic Director 
of Sampoerna Academy Dr 
Mustafa Guvercin menga- 
takan, persentase calon 
siswa baru tahun ini sudah 
tumbuh. Terutama pada 
siswa didik usia dini. 

Permintaan orang tua me- 
mang terlihat lebih tinggi 
karena mereka tak lagi me- 
nunda mendaftarkan anak- 
nya. "Mereka antusias kare- 
na sudah bisa tatap muka, 
berinteraksi dengan guru dan 
teman sekolah,” tuturnya. 


Pihaknya tidak mematok 
angka kuota peserta didik 
yang diincar. Guvercin me- 
nyatakan, pihaknya mem- 
buka kelas sepanjangtahun 
untuk menyesuaikan kebu- 
tuhan siswa. "Jadi, bukan 
sistem gelombang, melain- 
kan late intake. Siswa bisa 
didaftarkan di tengah-tengah 
kalender akademik, jelasnya. 
Pada kasus khusus seperti 
anakyang harus ikut pindah 
orang tua karena perubahan 
tempat dinas, mereka tetap 
mengakomodasi. 

"Jadi, tidak ada kuota. Ha- 
nya, kami mengatur perban- 


dingan murid dengan guru. 
Jadi, tidak ada kelas yang 
terlalu gemuk,” imbuhnya. 

Untuk menjaring siswa, pi- 
haknya melakukan beberapa 
kegiatan demi memperke- 
nalkan sekolah. Misalnya, 
membuka info sessions bahwa 
orangtuabisa bertanya terkait 
sistem pendidikan dan untuk 
menjajal kelas secara langsung. 

Usaha untuk menarik pe- 
serta didik baru juga terus 
dilakukan Sekolah Cikal. 
Hasto Pidekso, kepala Seko- 
lah Cikal, mengatakan, 
angka pendaftaran belum 
kembali normal. "Sebelum 


pandemi, persentase kursi 
sudah terisi 85-90 persen 
di bulan Januari, jabarnya. 
Namun, pihaknya saat ini 
masih mencapai kisaran 75 
persen. Hasto menduga faktor 
ekonomi yang belum me- 
nentu masih jadi pertim- 
bangan bagi calon orang tua. 
Pada jenjang TK dan SMP, 
kuota yang terisi sudah me- 
lebihi 85 persen. Sedangkan 
padajenjangyang lain masih 
di angka 75 persen. "Untuk 
mengejar jenjang SD, kami 
rutin mengadakan trial class 
untuk orangtua,” paparnya. 
(dya/c19/tia) 


Penghasilan Gabungan Kurang Rp 5 Juta Masuk MBR 


SURABAYA - Pendataan 
masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) kembali dila- 
kukan. Tujuannya, memper- 
barui data warga yangkondisi 
ekonominya sudah berubah. 
Dengan begitu, intervensi yang 
diberikan pemerintah bisa 
lebih tepat sasaran. 

Camat Dukuh Pakis Annita 
Hapsari menyatakan, jumlah 
MBR sudah menurun. Hal 
itu berkat pemutakhiran 
data yang dilakukan secara 
berkala. "Karena ada warga 
yang dulu masuk MBR, se- 
karang sudah keluar (dari 
data MBR, Red) karena sta- 
tus ekonominya meningkat,” 
ujarnya kemarin (7/2). 


Penambahan RTH 


Annita menjelaskan, ada 
beberapa kriteria yang menjadi 
acuan dalam melakukan 
pendataan di lapangan. Salah 
satunya akumulasi jumlah 
pendapatan dalam satu ke- 
luarga. "Jika dalam satu kelu- 
arga masih di bawah Rp 5juta, 
masih masuk, katanya. 

Agar pendataan di lapangan 
akurat, kader Surabaya Hebat 
yang terjun melibatkan pe- 
rangkat dari RT dan RW. 
Sebab, perangkat RT dan RW 
paling memahami kondisi 
warganya. Juga, lebih tahu 
siapa yang paling berhak 
mendapat intervensi. 

Sebab, ada skala prioritas 
dalam pendataan. Warga di- 


x d 
RIANA SETIAWAN/ JAWA POS 


RINDANG: Deretan pohon menghiasi Jalan Raya HR Muhammad kemarin 
(7/2). Meski telah banyak pohon di jalan protokol, program penambahan ruang 
terbuka hijau akan terus dilakukan, khususnya di kawasan Surabaya Barat. 


(@ Tim survei berasal dari 
RT/RW. 


(@) Total ada 101 pertanyaan 
dalam proses survei. 


€) Warga akan dikelompok- 
kan menjadi 10 desil. 


(C9 Warga yang berada 
di desil 1-6 menjadi 
prioritas. 


kelompokkan dalam 10 desil. 
Warga yang masuk desil 1-6 
menjadi prioritas. Kondisinya 
bisa dikatakan di bawah rata- 
rata dan palingmembutuhkan 
intervensi. Sementara itu, 
warga yang berada di desil 10 


Warga yang masuk 
desil 10 belum berhak 
mendapat intervensi. 


RIZKY JANU/JAWA POS 


belum bisa mendapatkan 
intervensi. Mereka juga belum 
termasuk kategori MBR.”Nah, 
itu klasifikasinya ada. Acu- 
annya perwali dan permen- 
s0s,” terangnya. 

Di Kecamatan Benowo, pe- 


mutakhiran data MBR juga 
masih berlangsung. Camat 
Benowo Denny Christupel 
Tupamahu menyatakan, ada 
warga yangdihapus dari MBR 
karena status ekonominya 
berubah. "Berkat intervensi 
dari pemkot, mereka bisa kelu- 
ar dari status MBR, tuturnya. 
Menurut Denny, pemuta- 
khiran data MBR memang 
perlu dilakukan secara ber- 
kala. Sebab, kondisi ekonomi 
warga terus berubah seiring 
dengan intervensi yang di- 
berikan pemerintah. ”Ada 
yang belum mentas, dan 
memang ada yang sudah. 
Jadi, ituyangperlu diperbarui," 
jelasnya. (adi/c18/tia) 


Diatur Lebih Proporsional 


SURABAYA - Penghijauan 
di jalur-jalur protokol terus 
digencarkan. Namun, por- 
sinya akan diatur lebih pro- 
porsional. Fokus utamanya, 
titik-titik yang belum me- 
miliki banyak ruang terbuka 
hijau (RTH). Baik di median 
jalan maupun tepi jalan. 

Dinas lingkungan hidup 
(DLH) sudah memetakan 
beberapawilayah yang me- 
merlukan tambahan RTH. 
Salah satunya, di sepanjang 
Jalan Raya Tandes-Benowo- 
Pakal. Penghijauan dijalur 
tersebut akan dimaksimal- 
kan. "Sangat kurang. Dan 
pohon yang kami tanam 
belum bisa tumbuh dengan 
Optimal,” ujar Kepala DLH 
Kota Surabaya Agus Hebi 
Djunantoro kemarin (7/2). 

Sebelum ada proyek pem- 
bangunan saluran yang di- 
jadikan jalan, jalur tersebut 
sejatinya cukup hijau. Median 
di sepanjangjaluritu dipenuhi 


pohon. Namun, karena kon- 
sekuensi pembangunan fisik, 
pohon-pohon tersebut harus 
dihilangkan untuk memu- 
dahkan pekerjaan. Selanjut- 
nya, jalur tersebut harus 
dihijaukan kembali. 

Ada lagi jalur protokol yang 
belum hijau. Yakni, Jalan May- 
jen Yono Soewoyo. Terhitung 
dari pintu gerbang kampus 
Universitas Negeri Surabaya 
(Unesa), jumlah pohon terus 
berkurangsampai ujung Jalan 
HR Muhammad. 

Ada problem khusus yang 
membuat jalur tersebut tidak 
tersentuh penghijauan. Jalan 
dari Unesa sampai HR Mu- 
hammad bukanmilik pemkot. 
Itu merupakan aset milik 
pengembang. "Nah, itu (untuk 
penghijauan, Red) perlu koor- 
dinasi dengan para pengem- 
bang dilokasi itu” terangnya. 

Selain penghijauan jalur 
yang kering, ada peram- 
pingan RTH yang sudah ada. 


Hebi mencontohkan Jalan 
Mayjen Sungkono sampai 
HR Muhammad. Penghi- 
jauan sudah sangat optimal. 
Namun, pohon dan tanaman 
di sepanjang median jalan 
tersebut perlu ditata ulang. 
Sebab, ada beberapa di 
antaranya yang menutupi 
rambu lalu lintas. Ada pula 
taman pasif atau bunga- 
bunga di tengah jalan yang 
terlalu tinggi. Akibatnya, 
pengendara dari seberang 
jalan tidak bisa melihat sisi 
seberangnya. Hal tersebut 
membahayakan bagi pengen- 
dara yang akan putar balik. 
Karena itu, penghijauan 
yang dilakukan akan lebih 
proporsional. Yang RTH-nya 
minim akan ditambah. Yang 
berlebih akan dirapikan dan 
ditata kembali. "Jadi, konsep 
penghijauan itu tidak hanya 
menanam, tetapi juga mera- 
pikan dan menata ulang,” 
jelasnya. (adi/c12/tia) 


METROPOLIS 


SOUTH MEIRO 


ALFIAN RIZAL/JAWA POS 
JADI TETENGER: Pengendara melintas di tugu yang 
merupakan makam wali kota kedua Surabaya di 
kompleks makam Kembang Kuning kemarin (7/2). 


Tugu Penanda 
Makam Wali Kota 
Kedua Surabaya 


SURABAYA - Di tengah makam 
Kembang Kuning, kita mendapati tugu 
yang dikelilingi lahan melingkar 
berpagar. Banyak yang mengira bahwa 
tugu tersebut hanya tetenger. Padahal, 
di bawahnya terdapat makam Wali Kota 
Kedua Surabaya Gerrit Jan Dijkerman. 

”Bentuk makam dan lokasi sengaja 
dibuat khusus. Di atas tugu, ada patung 
malaikat. Supaya masyarakat mudah 
mengenali,” kata Ketua Begandring 
Soerabaia Nanang Purwono kemarin 
(7/2). Area tersebut berada satu kawasan 
dengan pemakaman Ereveld Leuwigajah 
milik Kerajaan Belanda. Beberapa orang 
Belanda juga masih berziarah di sana. 
Terutama pada momen tertentu. 

"Salah satu bangunan peninggalannya 
adalah balai kota. Dialah yang 
mengubah arah pembangunan Surabaya 
dari utara ke kawasan selatan,” paparnya. 

Selain balai kota, Dijkerman turut 
andil dalam perluasan KBS pada saat 


itu. (omy/c7/ai) 


Jawa Pos RABU 8 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 16 


Target Produksi 10 Ribu Sepatu ASN 


KUB Alaska 3 Barbara Dapat 
Pesanan dari Dinkopdag 


SURABAYA - Usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM) di eks Wisma 
Barbara terus menggeliat. Salah 
satunya adalah Kelompok Usaha 
Bersama (KUB) Alaska 3 Barbara. 
Tahun ini mereka menarget produksi 
ribuan pasang sepatu untuk aparatur 
sipil negara (ASN) Surabaya. 

KUB Alaska 3 Barbara memang 
baru didirikan secara resmi. Tepatnya 
September tahun lalu. Meski begitu, 
ribuan sepatu sudah mereka kerjakan. 
Bedanya, tahun ini mereka menggarap 
order sepatu untuk ASN. "Rabu kemarin 


kami baru terima pesanan 400 sepatu,” 
kata Ketua KUB Alaska 3 Barbara Budi 
Nurmansyah kemarin (7/2). 

Dia menuturkan, pengerjaan sepatu 
masih bekerja sama dengan UMKM 
lain. Sebab, mereka belum memiliki 


KEJAR TARGET: 
Wiwik Pujiati (kiri) 
dan Dwi Puspita 
menjahit sepatu 

di Rumah Kreatif 
Dolly kemarin (7/2). 
Mereka memenuhi 
pesanan sepatu 
untuk ASN Kota 
Surabaya. 


ALFIAN RIZAL/JAWA POS 


alatuntuk mengepres sol sepatu. Melalui 
dinas ketenagakerjaan dan dinas koperasi 
UMKM dan perdagangan (dinkopdag), 
tawaran tersebut dia terima. Apalagi 
nanti dijanjikan mendapat order lagi. 

Budi menargetkan, tahun ini ada 


10 ribu pasang sepatu yang bisa 
diproduksi untuk ASN. Karena itu, 
pengerjaan dikebut. "Sebanyak 400 
pasang sepatu itu juga ditarget 
rampung 10 hari ke depan, katanya. 
Dengan demikian, pesanan dari dinas 
terkait bisa masuk lagi. ” Ukurannya 
kami menyesuaikan pesanan, kata 
pria yang juga ketua RT 6, RW 9, 
Kelurahan Putat Jaya itu. 

Khusus untuk sepatu ASN, kata Budi, 
penjualannya melalui e-peken. Pe- 
ngerjaan sepatujuga sangat hati-hati. 
Dibutuhkan waktu agar hasilnya bagus. 
Sebelum menjadi KUB Alaska 3 Barbara 
tahun lalu, Budi dan anggotanya juga 
menerima order sepatu sekolah untuk 
MBR. (omy/c6/ai) 


Kecamatan aa Ga ba di 40 meta Ketintang Selatan 


SURABAYA - Puluhan bangunan 
liar (bangli) berdiri di Jalan Ketintang 
Selatan. Warga sekitar merasa resah 
dengan keberadaan bangunan tak 
berizin itu. Pasalnya, bangli tersebut 
berdiri di atas saluran air dan 
berpotensi menimbulkan keramaian. 

Pihak kecamatan didesak untuk 
membongkar deretan rumah semiper- 
manen itu. Proses identifikasi, legalitas, 
hingga mediasi sudah dilakukan. Mereka 
bermaksud menertibkan, tapi meminta 
pemilik untuk membongkar sendiri 
terlebih dahulu. Serta, menunggu 
kejelasan status tanah. "Ada sekitar 40 
bangunan dengan luas sekitar 3 ribu 
meter persegi. Modelnya petak-petak 
gitu, tutur Camat Jambangan Ahmad 
Yardo Wifago kemarin (7/2). 

Bangli tersebut telah berdiri puluhan 
tahun. Tak hanya sebagai tempat tinggal, 
bangli juga dijadikan tempatusahaseperti 
bengkel. Bahkan, ada yang memiliki 


NOTOK REL Sem 
4 BELOK KANAN 


mobil dan motor. Padahal, mereka tidak 
bisa menunjukkan dokumen kepemilikan 
bangunan. "Kebanyakan pemiliknya 
bukan warga ber-KTP Kecamatan 
Jambangan, terangnya. 

Yardo mengatakan, berdasar kete- 


EASI BEACH 


rangan warga sekitar, lokasi tersebut 
merupakan fasum. Tapi, pihaknya 
sedang menelusuri bukti penyerahan 
ke pemkot. Jika sudah jelas statusnya, 
segera dilakukan penertiban. ” Kami 
minta mereka menghentikan sementara 


BERADA DI ATAS 
SALURAN: Warga 
beraktivitas di 
bangli Jalan 
Ketintang Selatan 
kemarin (7/2). 
Pihak kecamatan 
melakukan 
pendekatan 
persuasif untuk 
menangani kasus 
bangli tersebut. 


ALFIAN RIZAL/JAWA POS 


aktivitasnya saat ini,” kata mantan lurah 
Medokan Ayu itu. 

Pihaknya pun sudah beberapakali 
berkomunikasi dengan pemilik bangli. 
Tentunya, komunikasi berlangsung 
secara persuasif. (dho/c7/ai) 


Enam Ortu Jadi Korban Telepon Palsu 


(@ Penipu langsung 
menelepon target 
tanpa chat 
terlebih 
dahulu. 


Mengatasnamakan sekolah, tanpa 
memperkenalkan diri. 


@) Penipu menyebutkan 
nama orang tua dan 
siswa secara 
lengkap dan jelas. 


Penipu 
mengabarkan 
anak atau siswa 
mengalami kece- 
lakaan serius. 


, y 


Harmoniskan Ortu-Anak 
dengan Program Best 


“0 


Pekan ini kami giat mengundang 
orang tua dan anak. Tujuannya, 
menciptakan harmonisasi 
hubungan anak dan orang tua. 
Ide ini muncul karena maraknya 
tawuran, KDRT, dan sebagainya. 
Namanya Best, Belajar Sayang 
Orang Tua. Dalam program ini, 
kami juga melibatkan akademisi. 

BAMBANG UDI UKORO 


Camat Bulak berbicara tentang pendidikan 
bersama orang tua dan anak 


(5) Kemudian, penipu memberikan 
nomor komplotannya yang diklaim 
berperan sebagai guru 1 
pengantar siswa ke RS. 


@ Penelepon kedua 
meminta uang 
secepatnya melalui 
m- selJus 


untuk meminta uang dengan 
jumlah yang berbeda. 


@9 Jika tidak segera 
mentransfer, penelepon 
memarahi orang tua 3 
dan mengancam 
kesehatan dan 
kelangsungan 
hidup siswa. 


. 
Tana 


Diolah dari berbagai 
sumber 


GRAFIS: RIZKY/JAWA POS 


SURABAYA - Persiapan Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
mendirikan fakultas kedokteran (FK) 
baru kian matang. Saat ini kampus 
berbasis teknologi tersebutmenunggu 
rekomendasi dari Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes). Rencananya, FKITS akan 
didorong memiliki unsur teknologi. 

Rektor ITS Prof Mochamad Ashari 
mengatakan, saat ini pengajuan 
pendirian FK baru sudah dilakukan. 
ITS punmasih menunggu rekomendasi 
dari Kemenkes. Kemudian, diikuti 
rekomendasi Lembaga Akreditasi 
Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan 
Indonesia (LAM PTKes). ” Keputusan 
jadi atau tidak menunggu rekomendasi 
dari Kemenkes dulu,” katanya kepada 
Jawa Pos kemarin (7/2). 

Ashari menuturkan, syarat mendirikan 
FK adalah perguruan tinggi harus bekerja 
sama dengan rumah sakit (RS) sebagai 
RS utama dan satelit atau memiliki RS 


AZAMI RAMADHAN 


Satu Wali Murid SMPN 6 
Tertipu Rp 84 Juta 


SURABAYA - Moduspenipuan dengan 
mengatasnamakan sekolah terjadi lagi 
di metropolis. Modus operandinya, 
penelepon mengabarkan bahwasiswa 
salah satu sekolah mengalamikecelakaan, 
lalu siswa yang sedang dalam perawa- 
tannyaitumembutuhkan biaya banyak. 

Penipuan tersebut menimpa beberapa 
orang tua murid di SMP Negeri 6 
Surabaya. Jumlahnya 5-6 wali murid. 
Satu di antaranya teperdaya ancaman 
penipu hingga mentransfer sejumlah 
uang sebanyak tiga kali dengan total 
kerugian Rp 84 juta. 

Meski begitu, upaya penipu tak 
selamanya mulus. Ada wali murid 
yang langsung berinisiatif menelepon 
wali kelas dan mengunjungi sekolah. 
Salah satunya Marsudi, orang tua 


BERBASIS TEKNOLOGI: Dari kiri, Fiki Dhuwi, Najwa Safira, dan Launiawati Julia berdiskusi 


MSA, kelas VIII-F. "Saya sempat 
ditelepon Senin (6/2) siang, pas lagi 
ngojek. Ya, kaget. Kaget betul. Anak 
saya dikabarkan terluka parah karena 
terjatuh,” katanya kemarin (7/2). 
Pihaknya lantas sadar dan bergegas 
menelepon wali kelas MSA. Saat itu, 
Marsudi sempat kalut. Sebab, wali kelas 
tak kunjung mengangkat telepon. Tak 
berpikir panjang, dia lantas bergegas 
menuju SMPN 6 Surabaya. Di tengah 
perjalanan, wali kelas VIII-F menelepon 
kembali. "Alhamdulillah, anak saya 
tidak apa-apa. Malah video call. Anak 
sayasedang makan siang,” ungkapnya. 
Plt Kepala SMPN 6 Surabaya Nanik 
Partiyah membenarkan insiden 
penipuan yang menyeret wali murid. 
Dia menyatakan, ada 5-6 wali murid 
yang menjadi korban penipuan. Satu 
di antaranya tertipu puluhan juta. 
"Tadi pagi (kemarin, Red) ada yang 
kena tipu lagi. Lah kan, penipunya 


nggak tahu kalau hari ini WFH semua 
atau pelajaran daring,” ungkap 
perempuan yang juga kepala SMP 
Negeri 5 Surabaya itu kemarin (7/2). 

Nanik mengakui, ada juga wali murid 
yang langsung datang ke sekolah 
setelah mendapat telepon penipuan 
tersebut. Dia mengungkapkan, setelah 
menerima beberapa laporan, pihaknya 
lantas mengabarkan pesan waspada 
atas penipuan. "Sudah. Hari itu juga 
kami blasting ke semua grup kelas. 
Melalui wali murid dan jajaran sekolah,” 
ujarnya. Pihaknya juga meminta kepada 
orang tua murid untuk mengonfirmasi 
langsung kepada pihak sekolah. 

Pelaksana Harian (Plh) Kanitjatanras 
Polrestabes Surabaya Ipda Arie 
Widodo membenarkan adanya perkara 
itu saat dikonfirmasi. Menurut dia, 
laporan yang masuk baru bersifat 
aduan. ” Hari ini pengaduannya," 
katanya. (zam/edi/c6/ai) 


FK ITS Tunggu Rekomendasi Kemenkes 


Selain menyiapkan RS utama dan 


stek" RS satelit, lanjut dia, ITS sudah 


RISKY/JAWA POS 


di depan gedung Rektorat ITS beberapa bulan lalu. Persiapan ITS untuk FK sudah matang. 


sendiri. Saatini ITS menggandengRSUD 
dr Wahidin Sudiro Husodo Kota 
Mojokerto sebagai RS utama. Sementara 
itu, untuk RS satelit juga sudah ada 
kerja sama. Di antaranya, Rumah Sakit 


Islam (RSI) di Surabaya dan RS 
Primasatya Husada Citra (PHC) 
Surabaya. "Syarat RS utama adalah 
rumah sakit tersebut tidak boleh 
membina dua FK, ujarnya. 


melakukan rekrutmen sumber daya 
manusia (SDM). Selain dosen di bidang 
teknologi kedokteran dan teknik 
biomedik, ITS merekrut dosen dan 
tenaga pendidik dari dokter. "Kita sudah 
dalam proses rekrutmen. Belum final. 
Namun, yang mendaftar sudah lebih 
dari 500 orang. Kebutuhannya minimal 
26 dosen, lanjut dia. 

Ashari menjelaskan, FK ITS nanti 
sedikit berbeda dengan FK di kampus 
lain. ITS akan memiliki kekhususan 
di dalam FK. Yakni, ada kurikulum 
inti kedokteran dan tambahan atau 
pilihan. "Kita akan isi dengan materi 
teknologi. Mulai penggunaan 
teknologi artificial intelligence (AI) 
hingga big data. Itu kita tanamkan 
di dokter-dokter supaya mereka tidak 
hanya praktik, tetapi juga jadi peneliti,” 
jelasnya. (ayu/c7/ai) 


METROPOLIS - Jawa Pos 


SOUTH METRO 


SIDOARJO 


RABU 8 FEBRUARI 2023 | 17 


Diduga karena Asmara, Remaja Dikeroyok 


SIDOARJO - Hingga kemarin 
lebam-lebam masih tampak di 
sekujur tubuh RH. Bahkan, remaja 
16 tahun itu juga menerima tiga 
jahitan di kepala. Luka-luka tersebut 
didapat akibat pengeroyokan pada 
Minggu (5/2). Delapan pemuda 
menghajarnya di Desa Kajeksan, 
Tulangan. Mayoritas menggunakan 
tangan dan kaki, namun adapula 
yang menggunakan balok kayu. 

Suparlik, ibu korban, menjelaskan, 
saatitu anaknya sedang menonton 
pertunjukan jaranan di Desa Tlasih, 
Tulangan. Kira-kira pukul 12.00 
siang. RH tidak sendiri. Dia 


bersama duateman perempuannya. 
"Oleh panitia, jadwalnya diundur, 
katanya kemarin (7/2). 

RH memutuskan untuk pulang. 
Namun, tidak lama setelah naik 
motor, sekelompok pemuda 
mencegatnya. "Delapan orang 
kata anak saya,” ujar perempuan 
56 tahun itu. Di antaranya adalah 
AM. RH mengenali pemuda 19 
tahun tersebut karena dia adalah 
mantan pacar salah satu 
perempuan yang bersamanya. 

AM, kata Suparlik, tiba-tiba 
marah. Dia menuding RH sudah 
mencemarkan nama baiknya. 


EDI SUDRAJAT/ JAWA POS 


SEPI: Lokasi pengeroyokan terhadap RH di Desa Kajeksan, Tulangan. 


Warga Desa Grabagan, Tulangan, 
itu menerangkan, anaknya sempat 
dipukul setelah dituduh. Tetapi, 
warga yang melihat melerainya. 
"Anak saya kemudian dipaksa ikut. 


Motornya dibawa salah satu dari 
delapan pemudaitu,” ungkapnya. 

RH diajak kejalan Desa Kajeksan 
yang sepi. Kelompok pemuda 
tersebut lantas mengeroyoknya. 


”Nggak bisa melawan, anak saya 
cuma pegangi kepala,” tuturnya. 
Di sela-sela pengeroyokan itu, 
lanjut dia, sang anak sempat 
diancam agar tidak mengadu 
kepada oranglain. Jika tidak, orang 
tuanyajuga akan diberi pelajaran. 
Yuk Lik mengatakan, imbas 
pengeroyokan itu, tubuh anaknya 
penuh luka lebam. Bagian 
kepalanya robek. "Sudah lapor 
ke polres. Harapan saya, polisi 
segera memproses pelakunya. 
Khawatir mereka nekat karena 
sempat mengancam bawa-bawa 
orang tua juga,” ungkapnya. 


Dia menduga, pangkal penga- 
njayaan adalah persoalan asmara. 
AM tidak terima RH punya 
hubungan dekat dengan mantan 
pacarnya. Jadi, dia mencari gara- 
gara dengan menuding RH 
mencemarkan nama baiknya. 

Kasatreskrim Polresta Sidoarjo 
Kompol Tiksnarto Andaru 
Rahutomo belum berkomentar 
soal perkara itu. Mantan 
Kasatreskrim Polres Gresik 
tersebut tidak menjawab ketika 
dihubungi. Begitu pula 
permintaan konfirmasi kepadanya 
yang tidak dibalas. (edi/c6/any) 


KEUANGAN 


Dana Desa 2023 
Terlambat Cair 


SIDOARJO - Dana desa (DD) dari 
pemerintah pusat untuk seluruh desa di 
Sidoarjo tahun ini terlambat cair. 
Biasanya, termin pertama sudah 
diterima desa pada Januari. Namun, kali 
ini diprediksi mulai cair pekan depan. 

Total dana desa di Sidoarjo mencapai 
Rp 315 miliar. Rata-rata tiap desa 
mendapat Rp 1 miliar. Pencairan 
dilakukan dua hingga tiga termin 
pencairan. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (PMD) Mulyawan 
mengatakan, keterlambatan pencairan 
bukan karena kekurangan persyaratan 
yang harus dipenuhi desa. Melainkan, 
belum adanya acc pencairan dari 
Kementerian Keuangan. "Infonya masih 
menunggu tanda tangan dari Bu Menteri 
Keuangan, ujar Mulyawan. 

Mulyawan menyebut, biasanya Januari 
dana desa ditransfer ke desa dan mulai 
diserap. Namun, saat ini terlambat. ” Kalau 
dari persyaratan di desa sudah kelar 
semuanya, katanya. Misalnya, perdes 
APBDes yang diajukan lewat aplikasi Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (OMSPAN) Kemenkeu 
maupun rencana penggunaan dana desa. 

Setiap desa sudah menyusun rencana 
penggunaannya dengan disesuaikan 
aturan penggunaan yang baru sesuai 
Permendes Nomor 8 Tahun 2022. Di 
antaranya, alokasi untuk program 
perlindungan sosial bantuan langsung 
tunai (BLT) maksimal 25 persen dan biaya 
operasional (BOP) desa seperti rapat 
koordinasi dan lainnya maksimal 3 
persen. (uzi/c6/any) 


DIMAS MAULANAN/JAWA POS 


BAHAYAKAN PENGGUNA JALAN: Pengendara menghindari lubang di Jalan Raya Keling, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, kemarin (7/2). 


Warga Kerap Laka, Bangun Drainase Kurang Dana 


SIDOARJO - Jalan Raya Keling di 
Desa Jumputrejo, Kecamatan 
Sukodono, dipenuhi lubang yang 
tersebar. Diameternya cukup lumayan, 
begitujuga kedalamannya. Akibatnya, 
beberapa pengendara terjatuh. 

Agus Waluyo, salah seorang warga, 
menuturkan, jalan tersebut sudah 
lama tidak diperbaiki total. ” Pernah 
beberapa kali ada yang terjatuh karena 
menghindari lubang,” jelas Agus. 
Perbaikan pernah dilakukan, tapi 
hanya di pinggirjalan. ” Karena tahun 
lalu ada galian pipa di sini, jadi 


diperbaiki, tapi hanya yang bekas 
galian,” katanya. 

Menurut dia, perbaikan tidak optimal. 
Kondisi jalan tidak kembali baik seperti 
semula. "Seringnya rusak lagi, kadang 
tambah parah, karenahanya diperbaiki 
seadanya,” ujarnya. Bahkan, kerusakan 
merembet hingga ke tengah jalan. 

Dia berharap ada perbaikan total 
di sana sehingga jalan tidak cepat 
rusak. Apalagi, jalan tersebut menjadi 
akses utama warga desa. "Ramai di 
pagi dan sore,” ujarnya. 

Kabid Jalan dan Jembatan Dinas 


Pekerjaan Umum Bina Marga dan 
Sumber Daya Air (DPUBMSDA) 
Sidoarjo Rizal Asnan mengatakan 
sudah menjadwalkan perbaikan jalan 
di sana. "Bukan betonisasi. Pemeli- 
haraan aspal saja,” katanya. 
Pemeliharaan jalan rencananya 
dimulai akhir Februari ini. Sementara 
itu, lubang yang parah bakal ditangani 
satgas jalan dulu agar tidak 
membahayakan pengendara. 
Kemarin (7/2) satgas belum mela- 
kukan penambalan karena fokus 
penanganan di area tengah kota untuk 


penyiapan Harlah Satu Abad NU. 

Kerusakan jalan selebar 6 meter 
tersebut makin parah karena tidak 
ada drainase. Air hujan pun tidak 
mengalir sempurna dan kerap 
menggenangi jalan. Dampaknya, 
aspal cepat tergerus dan muncul 
lubang jalan. 

Meskipun belum ada drainase, tahun 
ini Pemkab Sidoarjo belum berencana 
membangunnya. "Anggaran untuk 
pembangunan drainase besar, 
sementara masih pemeliharaan dulu, 
katanya. (uzi/c7/any) 


Kumpulkan 500 Ton 
Sampah Pasca-Harlah NU 


“0 


Sejak Senin (6/2) sampai hari ini 
(kemarin, Red), sampah dari GOR 
dan sekitarnya sudah terkumpul 
sekitar 500 ton. Sebagian sampah 
yang terkumpul diolah di tempat 
pengolahan sampah terpadu 
(TPST) sekitar dan sebagian 
dibawa ke tempat pemrosesan 
akhir (TPA) di Jabon." 


M. BAHRUL AMIG 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Sidoarjo soal menjaga 
kebersihan selama Harlah 1 Abad NU 


FIRMA ZUHDI 


Belum Diaspal, Jalan Manggis Sruni Bisa Dilewati 


SIDOARJO - Jalan Manggis di timur 
perempatan jalan Desa Sruni, 
Kecamatan Gedangan, mulai kemarin 
(7/2) sudah dibuka. Lebih cepat sehari 
dari jadwal. Sebagian jalan di Jalan 
Manggis sudah ditinggikan sesuai tinggi 
frontageroad (FR), tetapi belum diaspal. 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) 
Sidoarjomemasangpapan pemberita- 
huan penutupan berlangsung hingga 
hari ini (8/2). Namun, ternyata 
peninggian Jalan Manggis agar setara 
dengan FR itu bisa tuntas lebih cepat. 
Dengan demikian, dibuka dulu agar 
pengendara tidak perlu lewat jalan 
alternatif memasuki Perumahan Puri 
Surya Jaya. Motor maupun mobil pun 
sudah bisa melintas sejak kemarin. 

Penuntasanpembangunanjalan dengan 
pengaspalan bakal dilakukan tanpa 
menutup Jalan Manggis. Pengaspalan 
bisa dilakukan saatmalam saat lalu lintas 
sepi. Meskipun sudah dibuka, area sekitar 


DIMAS MAULANAN/JAWA pos 


BULAN DEPAN BISA DILEWATI: Pekerja mengoperasikan alat berat untuk menyelesaikan 
pembangunan frontage road di kawasan Sruni, Kecamatan Gedangan, kemarin (7/2). 


Jalan Manggis belum tuntas dibangun. 
Railingataupagarjembatan disisi selatan 
Jalan Manggis belum terpasang. 
Pengaspalan juga belum. 

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi 
Eko Saptono menyatakan, pengerjaan 
jalan tersebut digenjot. "Februari 


bisa tuntas semuanya, sekarang on 
progress,” katanya. Dwi menyebutkan, 
pengecoran hanya tinggal sekitar 20 
meter lagi di sisi Gedangan. Minggu 
ini tuntas seluruhnya dan tinggal 
menunggu proses pengeringan. 
Sisanya, sisi Sruni hingga mengarah 


ke Lingkar Timur nanti tidak dibeton. 
Akan langsung diaspal saja. Sebab, sudah 
adajalannya dan dasarnyasudah kuat. 
Saatini pekerjamasih terus melakukan 
pemadatan tanah untukmenuntaskan 
pengerjaan badan jalan. Setelahnya, 
baru dilapisi aspal. "Pengerasan aspal 
juga terus dilakukan, katanya. 

Untuk penuntasan jembatan Sruni, 
Dwi menyebutkan bahwa Jumat 
(10/2) pemasangan pagar sudah 
dilakukan. Targetnya, seluruh bagian 
jembatan tuntas minggu depan. Dwi 
menyebutkan, meskipun akhir 
Februari ditargetkan tuntas, harus 
ada pengecekan lebih dulu untuk 
memastikan keamanan jalan. 
Rencananya, pertengahan Maret 
baru bisa dibuka untuk umum setelah 
pengecekan tuntas. "Motor, mobil, 
dan kendaraan sudah bisa melintas 
sekitar pertengahan Maret. Dari 
Aloha sampai Lingkar Timur, 
pungkasnya. (uzi/c12/any) 


Saya adalah President Director Maspion Group Dr Alim Markus. Saat ini Maspion 
mempunyai 2 kawasan Industri yang telah beroperasi yaitu Maspion Industrial Estate 
di Gresik dan Kawasan Industri Sidoarjo tepatnya di Jabon. Di lokasi tersebut selain 
jual tanah kami juga memprioritaskan lingkungan yang asri OK. Ayolah!! Negara 
Indonesia adalah tempat terbaik di dunia untuk berinvestasi, nilai investasinya cukup 
kecil (tidak mahal). Pasarnya juga besar, modal untuk produksinya pun cukup rendah. 

Maspion Group memiliki kawasan industri yang cukup komplit. Selain full service di 
kawasan industri Maspion ini juga sudah tersedia lahan, air, listrik, gas,bahan bakar 
energi, jalan, saluran, komunikasi, internet, penyaringan air limbah (daur ulang) 
dan pelabuhan serta kedepannya akan ada pelabuhan kontainer ( MIE ). Kami 
berkomitmen dapat membantu pengurusan izin lingkungan, IMB, NIB, izin 
tanggap darurat, izin keimigrasian baik expor impor dan layanan perindustrial 
dan komersial dibantu oleh tim Maspion yang berpengalaman di kawasan 
industri. Dengan sudah tersediannya semua fasilitas yang ada, maka sudah 
saatnya anda berinvetasi tanpa berpikir panjang karena sumber daya di tempat 
kami sudah terintergrasi dengan baik ditambah nilai profit yang cukup bagus. 


Contact Persons: 


MASPION INDUSTRIAL ESTATE 


A COMPREHENSIVE INDUSTRIAL, PORTS AND LOGISTIC ESTATE 


GRESIK - EAST JAVA 


@ Strategic location as the center of 
Indonesia 

# Established Industrial Estate with many 
Multi-National companies already in 
operation 

@ Ample supply of 
Industrial water from PDAM : &17,000m3, 
electricity & Rp.1,400/kwh and 
Industrial Gas tUSD 8 /mmbtu, Worker's 
minimum wage as per 2023 update : 
& Rp.4,522,030 

@ Total Area close to 1500 Ha, current P 
offered land price is around Rp2,050,000 f' 


SIDOARJO INDUSTRIAL ESTATE 


@ Located in Jabon, Sidoarjo, East 
Java of Indonesia with total Planned 
Land area 5000 HA. 
current offered land price is around 
Rp. 950,000 m2. 

@ Ample supply of 
Industrial water: £ 8,000 m3, 
electricity #Rp.1,400/kwh and 
Industrial Gas t USD 8 /mmbtu, 
Worker's minimum wage as per 
2023 update : & Rp. 4,518,581 

@ Convenient and easy access to the 
Toll Road 

@ Well managed master planning and 
environment 

# Comprehensive Security Coverage 

@ Applied for Power Plant, Alumina, 
Aluminum, Ceramics, Textile, Glass 

8 and steel Industrial, and the 
Mr. Zhou Dawei 08993953615 Mr. Gunawan 1 081330301557 bennridanska kidistros such ws: TN 
Mr. Eska 0816512700 Mr. Welly Muliawan 0816503476 Foodstuff, Textile, Footwear and so | 


Mr. Alim Markus 0816508935 on 


m2 
@ Applied for Desalination, Power Plant, 
Alumina, Aluminum, Ferronickel Smelting 
and Stainless Steel Production, 
Paper, Cement, LNG, LPG, CPO, Flour 
Production, Petrochemical, Shipbuilding 
and shipyard, and so on. 
Site Office : N 
Jl. Raya Manyar Sukomulyo KM 25 Kec. Manyar, 
Gresik - East Java Phone : #6231 3951628 - 31 


MASPION INDUSTRIAL ESTATE ( GRESIK ) 


Address: 


HEAD Kembang Jepun 38 - 40 Surabaya 60162, Indonesia 162 31 3530 333, 3531 445 162 31 3533 055, 3533 218 Diesa Tam bak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Skicaron EeatJnya 


OFFICE info.hg@maspion.com 


www.maspionindustrialestate.com www.maspion.com 


18 | RABU 8 FEBRUARI 2023 


MODERN WESI 


SISI Aki 


Berdiri sejak 1970, Punya 
Sebutan bagi Pelanggan 


GRESIK - Sebutan Kabupaten Gresik sebagai 
kota dengan seribu warung kopi sudah 
melekat sejak awal 2000-an. Namun, jauh 
sebelum itu, terdapat satu warung kopi 
legendaris yang sudah berdiri sejak 1970, 
yakni Warung Kopi Cak Rokhim. 

Lokasinya berada di pusat kota di Jalan 
Wakhid Hasyim Gang III. Tepatnya di 
belakang Masjid Jami Gresik. Untuk 
mencicipi kenikmatan kopi Cak Rokhim, para 
pelanggan harus datang sepagi mungkin. 
"Karena warung buka sejak subuh,” ujar 
Mustain, pemilik warung, kemarin. 

Itu bukan tanpa alasan. Sebab, sejarah berdirinya 
warung tidak terlepas dari jemaah salat Subuh 
Masjid Jami' Gresik. Sebelum kembali ke rumah 
masing-masing, mereka menyempatkan diri 
untuk ngopi bersama. Tradisi itu masih bertahan 
hingga sekarang. "Sekaligus mempertahankan 
wasiat dari bapak,” ungkap Mustain. 

Bahkan, saking fanatiknya, para pelanggan 
memiliki panggilan tersendiri. Yakni, jemaah 
Arrochimiyah, sebutan bagi penikmat kopi Cak 
Rokhim. Warung kecil dengan cat cokelat itu tidak 
hanya menyajikan kopi. Namun, juga ada berbagai 
minuman hangat. "Yang paling laris tentu kopi 
kopyok dan wedang secang” jelas Mustain. 

Selain itu, terdapat variasi menu makanan 
khas Gresik yang berganti setiap hari. Mulai 
gulai ubus, olahan bandeng, hingga bumbu 
bali. "Biasanya, pada pukul 08.00, makanan 
dan minuman sudah habis. Harus datang pagi 
biar kebagian,” tuturnya. (yog/c12/dig) 


Uran 
LUDRY PRAYOGA/JAWA POS 
BERTAHAN LAMA: Mustain saat melayani pelanggan jemaah 
ngopi Arrochimiyah. Warung yang berdiri sejak 1970 itu 
merupakan salah satu warkop legendaris di Gresik. 


NAKER 


GRESIK 


Jawa Pos « METROPOLIS 


aa 
Petani 


TA 


Na r 
IN UN M4 |? 


GUSLAN GUMILANG/JAWA POS 


TRADISI: Suasana wisata religi makam Sunan Giri yang mulai ramai dikunjungi menjelang bulan Ramadan kemarin (7/2). Pengunjung dari berbagai daerah datang untuk melakukan ziarah. 


Kunjungan 
Ziarah Wali 


Mulai 
Meningkat 


GRESIK - Bulan suci Ramadan 
masih lebih dari satu bulan lagi. 
Namun, jumlah peziarah makam 
di Kabupaten Gresik sudah 
meningkat. Memang, itu sudah 
menjadi budaya. Ketika menjelang 
puasa, kunjungan wisata religi di 
Gresik meningkat. 

Ketika memasuki bulan Rajab, 
banyak warga dari berbagai kota 
hingga provinsi berdatangan ke 
Gresik. Baik menggunakan 
kendaraan pribadi maupun 
transportasi massal. Namun, saat 
ini kunjungan wisata religi itu baru 
ramai pada akhir pekan. 

Kepala Yayasan Makam Sunan 
Giri Izzuddin Shidig menyatakan, 
dari tahun ke tahun, sejak memasuki 


bulan Rajab, para peziarah mulai 
berdatangan. Nanti puncaknya 
minggu terakhir sebelum puasa. 
"Saat puasa itu sepi, nanti ramai 
lagi saat malam selawe,” ucapnya. 

Menurut dia, pada akhir pekan 
di bulan ini, setidaknya ada 5-10 
ribu peziarah. Nanti, semakin 
mendekati bulan puasa, jumlah 
peziarah bisa mencapai 15-20 ribu 
orang. "Banyak yang dari luar kota 
hingga luar provinsi,” imbuhnya. 

Perlu diketahui, aktivitas ziarah 
di kompleks makam Sunan Giri sejak 
akhir pekan kemarin terlihat cukup 
padat. Pendapa yang berkapasitas 
1.500 orang tersebut penuh. Tak 
ayal, banyak peziarah yang mencari 
tempat kosong lain untuk me- 


lantunkan ayat-ayat suci Alguran. 
Melonjaknya peziarah itu tidak 
terlepas dari pengaruh pandemi lalu. 
Selama pandemi, para peziarah 
memang tidak berlama-lama di lokasi. 
Begitu doa selesai, mereka langsung 
bergeser pulang. "Pada akhir pekan 
kemarin, banyak yang datang. Ada 
yang dari luar pulau, kata Izzuddin. 
Tahun ini budaya ziarah makam 
wali menjelang bulan puasa ini 
akan kembali seperti biasa. Tidak 
ada pembatasan seperti saat 
pandemi Covid-19. Bahkan, saat 
malam 25 Ramadan nanti, tradisi 
malam selawe juga akan dise- 
lenggarakan. "Mulai tahun lalu, 
malam selawe sudah dibuka lagi,” 
terang Izzuddin. (son/c12/dig) 


Jadi 9 Dapil dalam Pileg 2024 


Perubahan Terjadi 
di Kepulauan Bawean 


Dapil III (Kedamean dan Menganti) '— (“TAN 


Dapil I (Gresik dan Kebomas) 


Dapil I (Gresik dan Kebomas) 


dan Gresik Utara 
GRESIK - Jumlah daerah pemilihan 


Disnaker Belum Terima 


Aduan soal UMK 


GRESIK - Upah minimum kabupaten (UMK) 
Gresik tahun 2023 sudah ditetapkan Gubernur 
Khofifah Indar Parawansa sebesar Rp 4.522.030,51. 
Satu bulan penerapan UMK itu, Dinas Tenaga 
Kerja (Disnaker) Pemkab Gresik belum menerima 
aduan dari pekerja maupun pemberi upah. 

Pada 2023 ini, kenaikan UMK Gresik sebesar 
Rp 150 ribu atau 3,4 persen. Sesuai PP 36/2021 
tentang Pengupahan, tidak ada regulasi yang 
mengatur tata cara penangguhan UMK. 
Dengan demikian, perusahaan diwajibkan 
membayar sesuai yang sudah ditetapkan. 

Kepala Disnaker Pemkab Gresik Andhy Hendro 
Wijaya menyatakan, tahun ini perusahaan tidak 
diperkenankan untuk mengajukan penangguhan 
kenaikan UMK tersebut. "Memang wajib untuk 
membayar pekerja sebesar yang sudah 
ditetapkan. Sekarang tidak ada lagi penangguhan 
UMK, ucapnya kemarin. 

Karena perusahaan diwajibkan membayar 
upah sesuai penetapan itu, disnaker juga 
membuka posko aduan. Tujuannya, 
mengantisipasi apabila penerapan di lapangan 
tidak sesuai ketetapan UMK 2023. "Sejauh ini, 
tidak ada aduan yang masuk ke kami, baik 
pekerja maupun perusahaan, imbuhnya. 

Andhy menyebutkan, apabila dalam 
pelaksanaannya ada perusahaan di Gresik yang 
tidak patuh membayar UMK sesuai yang sudah 
ditetapkan, akan dilaporkan. Yakni, kepada 
pengawas provinsi. "Jika laporan sudah sampai 
ke pengawas, nanti yang menindaklanjuti 
adalah provinsi,” tutupnya. (son/c12/dig) 


| : Te GUSLAN GUMILANG/JAWA POS 
NAIK: Pergantian jam kerja buruh pabrik tampak di Jalan 
Raya Manyar kemarin (7/2). Gubernur menetapkan UMK 
dengan kenaikan Rp 150.000 atau 3,4 persen. 


(dapil) Kabupaten Gresik dalam 
Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 
2024 telah diputuskan. Kemarin 
(7/2) Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Pusat telah menetapkan 
Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 
Tahun 2023 yang menjelaskan jumlah 
dapil di Kota Pudak menjadi 9. 
Jumlah tersebut tentu berbeda 
dengan penataan dapil pada Pileg 
2019 lalu, yakni berjumlah 8 dapil. 
Keputusan KPU Pusat itu juga sesuai 
dengan Rancangan II KPU Gresik 
dalam surat pengumuman dengan 
Nomor 778/PL.01.3-PU/3525/2022 
yang diterbitkan pada Desember 
lalu. "Tentu kami mengikuti apa 
yang telah diputuskan KPU Pusat 


no. Sa 1 
Dispensasi bagi Pemohon SIM yang Habis 7 Februari 


Dapil IX (Manyar dan Bungah) 


sesuai PKPU 6/2023,” ujar Komisioner 
Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu 
KPU Kabupaten Gresik Elvita Yuliati. 

Yang pasti, penataan dapil telah 
mengikuti sistem penghitungan. 
Salah satu pertimbangannya adalah 
tidak terjadi disparitas keterwakilan 
suara yang signifikan di setiap dapil. 
"Sesuai perhitungan matematis, 
tiap dapil memiliki keterwakilan 


1 


suara di atas 90 persen, papar Elvita. 

Nah, jika dibandingkan dengan 
dapil pada Pileg 2019, terdapat 
perubahan pada dapil wilayah Gresik 
Utara dan Kepulauan Bawean. 
Bahkan, setiap dapil nanti diisi dua 
kecamatan. Dari total 18 kecamatan 
di Kabupaten Gresik. "Sebagai rencana 
tindak lanjut, kami juga akan 
melakukan sosialisasi, khususnya 


kepadapara peserta pemilu, imbuh 
Ketua KPU Gresik Akmad Roni. 
Termasuk melakukan verifikasi 
faktual dukungan calon perseorangan. 
Serta, pemutakhiran data pemilih 
tetap (DPT) yang akan dilakukan 
petugas pemutakhiran data pemilih 
(pantarlih).” Seluruh tahapan masih 
sesuai jadwal yang telah ditetapkan 
KPU Pusat, ujarnya. (yog/c12/dig) 


AKP AGUNG FITRANSYAH 
Kasatlantas Polres Gresik berbicara tentang layanan satpas 
dan SIM keliling yang kembali dibuka pada Rabu (8/2) 


Layanan pengurusan SIM memang diliburkan dalam rangka peringatan 
Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama. Namun, kami memberikan dispensasi 
bagi pemohon yang habis masa berlakunya pada tanggal tersebut untuk 
segera mengurus perpanjangan pada 8 Februari (hari ini, Red). Jika melewati 
masa dispensasi, diberlakukan mekanisme penerbitan SIM baru. 


Serangan Hama mera Rugikan Petani Cerme 


GRESIK - Sejumlah petani di 
Kecamatan Cerme, tampaknya, 
kurang beruntung. Pada periode 
tanam saat ini, mereka terancam 
gagal panen. Penyebabnya, tanaman 
padi yang sudah dirawat itu diserang 
hama wereng. 

Meski sudah dipanen, hasil panen 
tersebut tidak seperti yang 
diharapkan. Kondisi padi-padi 
hasil jerih payah petani itu tidak 
berisi alias gapuk. Petani pun 
merana. ” Hasil panen padi tahun 
ini turun karena ulah penyakit 
hama wereng dan wereng putih,” 
kata Maulana Siroj, petani Desa 
Wedani, Cerme, kemarin. 

Tidak hanya itu, dari segi 
kuantitasnya, padi hasil panen 
tahun ini menurun. Hanya separo 
dari panen tahun sebelumnya. 


Pria 39 tahun tersebut menye- 
butkan, pada 2022, dirinya bisa 
membawa pulang sebanyak 25 


i GALIH WICAKSONO/JAWA POS 
TAK SESUAI HARAPAN: Sejumlah petani panen padi tahun ini. Meskipun jumlah 
dan kualitas padi yang dihasilkan menurun. 


karung besar. Namun, tahun ini 
dia hanya membawa 10 karung. 
Menurut Maulana, serangan hama 


wereng itu lebih ganas daripada 
hama tikus. Apalagi, untuk mengatasi 
masalah hama tersebut, petani 
memerlukan tambahan biaya untuk 
pemberian obat khusus. ”Biaya 
obat itu di luar dari pemupukan 
rutin,” imbuhnya. 

Kepala Dinas Pertanian Pemkab 
Gresik Eko Anindito Putro me- 
nyatakan, pihaknya akan me- 
lakukan pengecekan di lapangan. 
Nanti musibah yang dialami petani 
itu dicarikan solusinya. 

Eko menyebutkan, jika memang 
hama wereng itu menyerang, 
pihaknya segera melakukan gerakan 
pengendalian secara serentak. 
"Karena memangjika wereng, harus 
serentak, agar tidak sampai ke 
wilayah lain. Nanti kami cek dulu," 
ucapnya. (son/c12/dig) 


LUDRY PRAYOGA 


METROPOLIS -» Jawa Pos 


AGENDA 


SIDANG HARI INI 


Anak Aniaya Teman Dekat Ayah 
Grace Gweneal Roberta menganiaya teman 
dekat ayahnya, Lilly, gara-gara ikut 
memarahinya. Grace bersama ayahnya, Robert 
Julius Salim, dan keluarganya serta Lilly 
awalnya hendak pergi jalan-jalan ke mal 
dengan mengendarai mobil. Di tengah 
perjalanan, Robert mampir ke ATM untuk 
menarik uang. Robert marah ketika 
mengetahui saldonya berkurang dan 
menuding Grace yang mengambil. Grace tidak 
terima ketika Lilly ikut memarahinya karena 
dia orang luar keluarganya. 


Beli Kayu Bayar Pakai Cek Kosong 
Leonard Christian Hindarto dan Nyoman 
Guntur membeli kayu log sebanyak 120 meter 
kubik kepada PT Kayumas Podo Agung. Kedua 
terdakwa menyerahkan dua cek sebagai 
pembayaran setelah kayu dikirim. Namun, cek 
itu ternyata kosong. Akibatnya, PT Kayumas 
Podo Agung merugi Rp 435,6 juta. 


Jual Motor Curian di Marketplace Facebook 
Haris Toteles membeli sepeda motor Honda 
Vario tanpa dokumen seharga 5 juta dari orang 
tak dikenal. Motor itu kemudian dia jual lagi 
secara online dengan mengiklankan 
di marketplace Facebook seharga Rp 6 juta. 
Pemilik tahu motornya dijual Haris setelah 
melihat iklan tersebut. 


Sekuriti Kuras Gudang yang Dijaganya 
Sujanto, sekuriti yang dipercaya menjaga 
gudang milik Irtanto Soepeno, menguras 
gudang yang seharusnya dia jaga. Sujanto 
masuk ke dalam gudang PT Sinar Angkasa 
Rungkut di Jalan Rungkut Industri setelah lebih 
dulu mengambil kunci di pos sekuriti. Dia lalu 
membawa kabur barang berupa bahan-bahan 
pembuatan lampu. Irtanto selaku pemilik 
perusahaan merugi Rp 200 juta. 


Curi HP di Pos BPBD 
Rizki Hidayat dan Lasmito yang 
berboncengan mengendarai sepeda motor 
berhenti di pos pantau badan penanggulangan 
bencana daerah (BPBD) di Jalan Kenjeran. 
Keduanya mencuri handphone yang sedang 
di-charge di dalam pos ketika situasi sepi. 


KASUISTIKA KOTA 


LUGAS WICAKSONO/JAWA POS 


BERKAT CCTV: Jaksa Estik Dilla Rahmawati memeriksa Joko Mulyono di PN Surabaya kemarin (7/2). 


RABU 8 FEBRUARI 2023 19 


Karyawan Ekspedisi 
Embat Paket Berisi iPhone 


SURABAYA - Joko Mul- 
yono, karyawan perusahaan 
ekspedisi PT CKL, mencuri 
paket iPhone yang dikirim 
dari Palangka Raya. Jo- 
ko yang bekerja pada sif 
malam mengetahui paket 
itu diantar ke gudang per- 
usahaannya. Saat tidak ada 
orang, dia mengambil paket 
tersebut. 

Jaksa penuntut umum Estik 
Dilla Rahmawati menya- 
takan, Joko mengetahui ada 
paket iPhone masuk dari 
Palangka Raya. 

"Saat barang sudah berada 
di dalam mobil boks, ter- 


dakwa merobekpembungkus 
paket warna hitam dan meng- 
ambil satu unit handphone 
merek iPhone dari kotak 
pembungkusnya, kata jaksa 
Dilla di Pengadilan Negeri 
Surabaya kemarin (7/2). 
Perbuatannya terungkap 
ketika pelanggan membuka 
paket yangternyatatidak ada 
iPhone di dalamnya. Pihak 
ekspedisi tempatnya bekerja 
lalu mengecek melalui ka- 
mera CCTV dan mendapati 
Joko yang mengambilnya. 
Handphone itu dijual ter- 
dakwa kepada temannya. 
(gas/c7/eko) 


Suami Tusuk Istri di Kantor 
Diceraikan 


karena Tidak Mau 


Korban Terluka 
Delapan Tusukan 


SURABAYA - Ribut Winar- 
ko menusuk istrinya, Lis 
Sugiarti, di kantor perusa- 
haan tempat keduanya be- 
kerja karena menolak di- 
ceraikan. Pria 41 tahun 
tersebut enggan bercerai 
dengan alasan masih sayang. 
Sementara itu, Lis meng- 
gugat cerai suaminya karena 
ketahuan selingkuh dengan 
mantan istrinya. 

Jaksa penuntut umum 
Anang Arya Kusuma dalam 
dakwaannya menyatakan, 
pasangan suami istri yang 
sudah tiga tahun berumah 


tangga itu belakangan kerap 
terlibat cekcok. Penyebab- 
nya, Ribut mencurigai istri- 
nya selingkuh dengan laki- 
laki lain. Kecurigaan itu 
menguat setelah Ribut me- 
lihat percakapan WhatsApp 
mesra istrinya dengan pria 
lain di handphone. 

Ributsempat menanyakan 
hal tersebut dan Lis menjawab 
hanya melampiaskan. Perem- 
puan 25tahun itu menyatakan, 
suaminya lebih dulu selingkuh. 
"Dia sering ketahuan sama 
mantan istrinya, kata Lis saat 
memberikan keterangan 
sebagai saksi dalam sidang 
di Pengadilan Negeri Surabaya 
kemarin (7/2). 

Sejak saat itu, pasangan 


SAMBUNGAN 


LUGAS WICAKSONO/JAWA POS 


TERLALU SAKIT: Lis Sugiarti mem- 
berikan keterangan sebagai saksi 
untuk Ribut, mantan suami. 


suami istri yang tinggal di 
Sambikerep pisah ranjang. 
Lis kemudian menggugat 
cerai Ribut di Pengadilan 
Agama Surabaya. Keduanya 


kemudian terlibat cekcok di 
kantor tempat mereka bekerja. 
Lis menemui Ribut setelah 
suaminya itu memintanya 
membawakan baju kerja. 
Ribut ketika itu menyatakan 
enggan bercerai dengan 
istrinya. Namun, Lis tetap 
ingin bercerai. Ribut lantas 
mengancam akan membu- 
nuh istrinya itu jika tetap 
menceraikannya. "Saya ke- 
mudian dicekik sampai ter- 
jatuh di lantai dan tidak sadar. 
Dipukul mata saya sampai 
merah. Ditusuk pisau sampai 
delapan kali. Pisau masih 
menancap di pinggul sampai 
saya dilarikan ke rumah 
sakit, kata Lis. 
Pertengkaran itu dilerai 


karyawan lain dan sekuriti. 
M. Suko Wiyono, seorang 
sekuriti, mengaku sempat 
melihat Lis ditusuk suami- 
nya. "Saya yang menolong 
pertama. Saya bawa ke RS 
Mitra Keluarga dalam kon- 
disi pingsan,” ungkap Suko 
dalam persidangan. 

Jaksa Anang mendakwa 
Ribut dengan Pasal 44 Ayat 
2 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2004 tentang Peng- 
hapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga. Kini Ribut 
dan Lis telah resmi berce- 
rai. Ribut mengakui semua 
perbuatannya. ”Saya khilaf 
saat itu. Saya menyesal,” 
kata Ribut kepada majelis 
hakim. (gas/c12/eko) 


Bongkar Makam untuk Keperluan Otopsi 


Sambungan dari hal 13 


"Adayangsatu angkatan dan 
senior-seniornya, katanya. 

Abidin menyebut hasil pe- 
meriksaan itu sedang dida- 
lami. Jika diperlukan, penyidik 
akan kembali memanggil saksi 
untuk diperiksa. "Diproses 
secara bertahap. Dari otopsi 
ini juga akan terlihat apa yang 
harus kami lakukan, ujarnya. 


Abidin memilih jawaban 
diplomatis saat disinggungada 
tidaknya kejanggalan kematian 
korban dari sudut pandangnya. 
Menurut dia, kepastian ada 
tidaknya penganiayaanseperti 
yang dilaporkan harus me- 
nunggu pembuktian yang 
akurat. "Hasil otopsi salah 
satunya,” sambungnya. 

Rio sebelumnya dilaporkan 
meninggal tidak wajar oleh 


Mochamad Yani, ayahnya, 
ke Polsek Gunung Anyar Senin 
(6/2) dini hari. Beberapajam 
sebelumnya, dia mendapat 
kabar anaknya yang menjadi 
taruna di Politeknik Pelayaran 
Surabaya meninggal di RSU 
Haji Sukolilo. Rio diklaim pihak 
kampus jatuh di kamar mandi 
dan tidak sadarkan diri. 
Yani curiga penyebab kema- 
tian anaknya tidak seperti itu. 


Sebab, dia mendapati banyak 
luka di tubuh Rio. Bibir dan 
hidungnya bengkak. Dahinya 
memar. Leher dan dadanya 
tampak gosong. Mulutnya juga 
mengeluarkan darah. 
Sementara itu, Direktur 
Politeknik Pelayaran (Poltekpel) 
Surabaya Heru Widada saat 
ditemui Jawa Pos Senin (6/2) 
petang menegaskan mendu- 
kung penuh segala upaya 


Ada Luka, Harus Ditutup dengan Teknik Khusus 


Sambungan dari hal 13 


”Karenasebagai periasjenazah, 
saya harusmemastikan bahwa 
jenazah yangkitariasini dalam 
keadaan palingbaik. Meskipun 
itumeninggal karenakecelakaan, 
sakit, ataupun korbanpembu- 
nuhan, lanjutnya. 

Bisa menutupi setiap luka- 
luka jenazah pun menjadi 
hal palingpenting bagi setiap 
periasjenazah. Tapi, memang 
saat ada luka, harus ditutup 
dulu dengan teknik khusus. 
Baru kemudian dirias. 


Pokoknya, jenazah itu nggak 
boleh kelihatan dia meninggal 
dengan keadaan tidak siap,” 
jelasnya detail. 

Dalamkasuslain, saatjenazah 
itu punya penyakit menular, 
periasjugaharusmengertibahwa 
alat yang digunakan untuk 
jenazah tersebut harus sekali 
pakai. Dari situ, memastikan 
semuaalat meriasdalam keadaan 
bersih dan tidak menularkan 
penyakitjugapenting. "Jadi, saya 
harustahuriwayatpenyakitorang 
yang meninggal. Karena ini 
penting” imbuhnya. 


Dengan begitu, menjadi 
seorang periasjenazah tentu 
bukan hal yang tidak bisa 
disyukuri. Justru dia merasa 
sangat bersyukur. Sebab, profesi 
tersebuttidak sembarangan. 
"Mungkin sekarang ini yang 
menjadi make-up artist itu 
banyak. Tapi, nggak semua 
akan mau dan bisa untuk 
menjadi seorang perias 
jenazah, terangnya. 

Terlebih, saat meriasjenazah, 
Naomi juga sering menjadi 
perantara penyampaian pesan 
dari yangtelah meninggal ke 


keluarga atau kerabat dekat 
mereka. 

”Saya pernah harus merias 
korban pembunuhan. Tapi, 
waktu itu atmosfernya sangat 
kuat sampai saya sempat ping- 
san, ceritanya. Yangdimaksud 
dengan atmosfer kuatadalah 
dirinya sampai diberi pengli- 
hatan akan peristiwa yang 
terjadi pada korban pembu- 
nuhan tersebut. Tidak sekadar 
titip salam, tapi memberi 
penglihatanyangjelasseperti 
itu tentujuga menguras tena- 
ganya. (“/c7/git) 


Pernah Curhat ke Nenek Alami Bullying dan Kekerasan 


Sambungan dari hal 13 


Jadi, Politeknik Pelayaran 
ini salah satu cita-cita dan 
keinginan almarhum? 

Dia ingin bekerja dan 
mengabdi. Pernah daftar 
bintara Polri, pernah 
daftar Akademi 
Kepolisian (Akpol) juga. 
Mungkin rezekinya di 
Politeknik Pelayaran ini, 
jadi keterima langsung. 
Ternyata, ada kehendak 
lain. Dia meninggal di 
sini (Poltekpel). 


Kapan mendapat kabar 
meninggalnya taruna 
Muhammad Rio 
Ferdinan Anwar? 

Saya dapat kabar pertama 
meninggal dunia itu Minggu 
(5/2) pukul 22.47 WIB. Lokasi 
jenazah sudah di rumah sakit 
di Sukolilo. Kabar awal 
meninggalnya terjatuh di 
kamar mandi. Tapi, setelah 
melihat jenazah anak saya, 
ada beberapa luka lebam. 
Darah segar keluar terus dari 
mulut. Kuat dugaan saya, ini 
dianiaya. Senin (6/2) saya 
laporke PolsekGunung 


Anyar, lalu dilimpahkan ke 
Polrestabes Surabaya. 


Adapengakuan atau. cerita 
darialmarhum Muhammad 
Rio Ferdinan Anwar soal 
sebelum meninggal? 

Saya dapat cerita dari 
neneknya karena dia 
ceritanya sama neneknya 
kan. Jadi, pernah 
mengalami bully dan 
kekerasan. Tapi, nggak 
menjelaskan detail. Nggak 
berani cerita ke saya. Tapi, 
mengaku dapat kekerasan 
itu. Pernah kokmau 


berhenti. Padahal, baru 
lima bulan pendidikan. 


Harapan ke depan 
bagaimana? 

Jangan ada lagi. Cukup. 
Sudah, hentikan hal-hal 
seperti ini. Saya menduga 
kekerasan itu jelang apel 
malam. Saya sudah 
sampaikan ke jajaran 
kampus untuk 
menghentikan hal-hal 
seperti ini. Dugaan kuat saya, 
hal ini sebelumnya ada. Tapi, 
nggak ada yang melapor. 
Kan kasihan. (zam/c6/git) 


hukum. Terlebih, kata dia, 
kekerasan tersebut berada di 
lingkungan pendidikan. 
Sivitas akademika Poltekpel 
juga mendukung langkah- 
langkah kepolisian dalam 
hal penyelidikan dan penyi- 


dikan atas insiden tersebut. 
Termasuk pemenuhan unsur 
pemeriksaan, mulai dari 
rekaman CCTV hingga ke- 
butuhan untuk saksi-saksi. 
Ditanya bagaimanajika ada 
penetapan tersangka dari 


kepolisian, Heru menyam- 
paikan bahwa kepala badan 
pengembangan sumber daya 
manusia perhubungan sangat 
mengutuk keras segala hal 
yang berkaitan dengan ke- 
kerasan.(edi/zam/c6/git) 


Tak Capai Target Kinerja, Dua Kepala Dinas Jadi Stal Ahli 


Sambungan dari hal 13 


Sebelumnya dia menjabat 
kepala badan kepegawaian 
dan pengembangan sumber 
daya manusia (BKPSDM). 
Kemudian, Ira Tursilowati 
menjabat kepala BKPSDM. 
Sebelumnya dia menempati 
posisi kepala badan pengelo- 
laan keuangan danaset daerah. 
Berikutnya, Musdig Ali Suhudi 
dilukir ke sekretaris DPRD, 
sebelumnya menjabat kepala 
badan pendapatan daerah 
(bapenda). 

Ada dua posisi kepala dinas 


yang diparkir menjadi staf 
ahli. Pertama, Tomi Ardiyanto 
menjabat staf ahli bidang 
pembangunan, ekonomi, dan 
keuangan. Sebelumnya dia 
menjabat kepala dinas pem- 
berdayaan perempuan dan 
perlindungan anak serta 
pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana (DP3A- 
PPKB). 

Kedua, Fauzie Mustagiem 
Yos yang kini menjabat staf 
ahli bidang kemasyarakatan 
dan sumber daya manusia. 
Sebelumnya Yos menjabat 


kepala dinas koperasi, usaha 
kecil dan menengah, dan 
perdagangan (dinkopkumdag). 
Eri menyebut rotasi adalah 
sesuatu yang lumrah di 
bawah komandonya. Sebab, 
penilaian yang dilakukan 
transparan. Tidak ada unsur 
nepotisme di dalamnya. 
”Yang menentukan jabatan 
itu bisa dipertahankan ada- 
lah diri kita sendiri. Bukan 
karena kedekatan dengan 
apapun. Pemkot itu sudah 
menerapkan sistem merit,” 
katanya. (gal/c7/git) 


Takut Telantar, Dua Anjing Diboyong Tim Rescue 


Sambungan dari hal 13 


Namun, bulan lalu Pardi 
tutup usia. Tinggal Nanikyang 
ada di rumah bersama dua 
anjingitu. Keterbatasan Nanik 
bakal sulit bila harus terus- 
terusan mengurus kedua 
anjingnya. Anak dan cucu 
Nanik khawatir bila terjadi 
sesuatu yang tidak diinginkan. 

Karenapertimbangan itu, 


mereka meminta bantuan 
petugas agar anjing tersebut 
dievakuasi. Dengan harapan 
bisa terawat lebih baik. 

”Sekitar pukul 07.00, kami 
sudah tiba di lokasi. Kami 
langsung berkoordinasi untuk 
evakuasi,” kata Komandan 
Regu Pos PMK TVRI R Dimas 
Andrianto. 

Dua anjing tersebut tidak 
langsung dekatdengan petugas. 


terkait kompetisi yang diikuti. 


Ada kesalahan dalam tulisan berjudul Zahra- 
Zahirah, Mahasiswa Kembar ITS Lulus 3,5 Tahun 
dengan Predikat Cum Laude yang dimuat pada 
halaman Jawa Pos Metropolis, 6 Februari 2023, 


« Di sana tertulis masuk 20 besar nasional 
di Gemastik 2019, seharusnya 20 besar finalis 


RALAT 


Karena itu, butuh trik khusus 
agar mereka luluh. Petugas 
memancingnya dengan umpan 
makanan. Ternyata cukup sulit 
membujuk keduanya. 
"Evakuasi berlangsung cukup 
lama memang. Baru pukul 
09.55 anjingjantan dan betina 
berhasil kami bawa. Saat ini 
masih kami taruh di markas, 
kata spesialis penyelamat 
anjingitu. (gal/c7/git) 


animasi terbaik Gemastik 2020. 

« Juara harapan I Gemastik 2020, yang benar juara 
harapan I Gemastik 2021. 

« Juara | dan III Gemastik 2021, yang benar juara I 
dan Ill Animakini 2021. 

« IPK Zahra tertulis 3,73, yang benar IPK 3,72. 


Redaksi Memohon Maaf 


METROPOLIS 


AEROPOLIS 


Jawa Pos RABU 8 FEBRUARI | TAHUN 2023 | HALAMAN 20 


Spot Foto bagi Penumpang 


SURABAYA - Patung karapan sapi dan reog 
Ponorogo di Terminal 2 Bandara Internasional 
Juanda hingga kemarin (7/2) menjadi jujukan 
pengunjung. Meski sudah lama ada, ikon tersebut 
tetap menjadi daya tarik tersendiri. Menjadi spot 
foto penumpang dan keluarga yang mengantar. 

Salah seorang warga yang foto di area tersebut 
adalah Aliyah Hamida. Dia mengabadikan 
momen bersama anaknya melalui 
kamera handphone. Warga Lumajang itu 
menuturkan, dua ikon tersebut menjadi 
alternatif tempat berfoto di bandara. 
"Tempatnya menarik dan (fotonya) bisa 
menjadi kenang-kenangan, ucapnya saat 
mengantar keluarga berangkat umrah. 

Kini, pengantar jemaah umrah bisa masuk 
ke lobi bandara. Patung karapan sapi dan 
reog Ponorogo tersebut berada di titik akhir 
pemeriksaan check-in. Dengan begitu, 
pengunjung bisa berfoto di sana. 

Dua simbol kebudayaan Jawa Timur (Jatim) itu 
dibuat sekitar 2016. Dulu, tempat tersebut 
belum diberi pembatas. Pengunjung anak-anak 
masih bisa naik ke atas patung sapi. Tapi, 
sekarang sudah berbeda. Area tersebut sudah 
dipasangi garis khusus untuk menghindari 
kerusakan patung. ” (Patung) itu memang ada 
sejak lama,” kata Stakeholder Relation Manager 
Bandara Juanda Yuristo Ardhi H. Selain sebagai 
spot foto, dua patung tersebut adalah bentuk 


| FOTO ALFIAN RIZAL/JAWA POS 
IKON BUDAYA: Patung karapan sapi dan reog Ponorogo 
di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda hingga 
kemarin (7/2) menjadi jujukan spot foto penumpang 
dan pengunjung. 


Rasakan Duduk di Kursi Pesawat 
Nomad dan Suasana Kokpit 


Fasilitas Pengunjung Museum R.E.B.O. Tjokroadiredjo Puspenerbal | SURABAYA-Makinbanyak pesawat Nomad yang sudah 
wargayangberminatmengun- tidak mengudara. Mereka 
jungiMuseumR.E.B.O.Tjokro- juga dapat merasakan lang- 
adiredjoPuspenerbal.Pengun-  sungsuasanakokpit pesawat 

GO jungdapatmenikmati beragam eks maskapai Merpati. 

: fasilitasanyaryangditawarkan. — Mashabimenjelaskan, kenai- 
Mulai naik pesawat hingga ' kanjumlah pengunjungterjadi 
& duduk di kursi yang pernah  sejaktahunlalu. Tiketmasuknya 
dipakai pesawat Nomad. dibuat per paket. Harganya 
Pada Minggu, pengunjung “punterjangkau. Yakni, pelajar 
membeludak.Bisamencapai Rp 13 ribu dan umum Rp 15 
7, seribuorang. Sebagian besar ribu. Hargaitutermasukbiaya 
kunjungan darisiswaTKdan masuk ke Rumah Pintar. 
SD. Mereka datang dari ”Banyak yang datang rom- 

berbagai daerah. Diantaranya, bongan, terangnya. 
Kediri, Lamongan, Jombang, — Bagi yangtidakrombongan, 
dan Trenggalek. ”Kalaudirata- diimbau datangpadaMinggu. 
rata, pengunjungperharibisa  Padaharitersebut, pengunjung 
400 orang, kata Letkol Laut difasilitasi bus khusus untuk 
ALFIAN RIZAL/JAWA POS ki (P) Mohamad Mashabi, kepala masukke museum. Jika datang 

BELAJAR SAMBIL BERMAIN: Para pengunjung museum yang Museum R.E.B.O. Tjokroa- sendirian, pengunjung harus 

sebagian besar adalah siswa TK dapat naik dan berada di . diredjo Puspenerbal, saat  laporkepetugas.Sebab,museum 

kokpit pesawat Boeing 737-400 buatan Amerika eks maskapai R ' £ . 

Merpati yang hingga kemarin (7/2) berada di apron. Mereka ditemui Senin (6/2). berada di Kompleks Lanudal 

juga bisa melihat koleksi sekaligus mendengar penjelasan dari Puluhan miniatur pesawat  Juanda.”Kalau Sabtu, operasional 

petugas Museum R.E.B.O. Tjokroadiredjo Puspenerbal. TNI-AL terpajang di dalam libur, tapi bergantung situasi 
: museum. Begitujugafotopara juga” kata Mashabi. 

Rajawali Lautyanggugurdan — Nurul, salah seorangpengun- 

komandanyangpernahmen- jung mengungkapkan dia baru 


jabat di skuadron. Selain me- 
lihat berbagai koleksi tentang 


kali pertama ke museum. 
Dia datang dengan 98 siswa 


penerbangan, pengunjung TK. Menurut dia, siswa takhanya 

mendapatedukasimengenai diedukasi mengenai pener- 

sejarah BandaraInternasional — banganTNI-AL, tetapijugabisa 

Juanda. "Sekaligusbisamelihat melihat langsung aktivitas 

2 FX eta air traffic controller (ATC) pesawat landing atau take off 

. Koleksi miniatur berbagai jenis pesawat pertama, lanjutnya. di apron Bandara Juanda. 
« Denah Bandara Internasional Juanda Parapengunjungjugabisa ”Menarik, anak-anak danwali 
« Peralatan penerbangan TNI-AL melihat film dokumenter di ' muridjuga seneng” ucap guru 
» Perpustakaan penerbangan ruang mini-cinema.Lengkap TK Dharma Wanita Kretera- 
" Menara ATC pertama di lantai 5 dengan tempat dudukyang nggon,Ngimbang, Lamongan, 


« Bekas monitor pengendali pesawat 
petugas ATC di lantai 3 


ARTC- PARTY 


OFFSTTGE 


Dredeg Keringat Dingin 
Merias Mantu Presiden 


SURABAYA - Mengusung make-up yang soft 
sejak berkarier sebagai make-up artist (MUA) 
pada 2017 membuat Rossy Wulandari dilirik 
oleh Erina Gudono. Istri Kaesang Pangarep yang 
juga menantu Presiden Jokowi itu beberapa 
waktu lalu memilih Rossy saat bertandang ke 
Jawa Timur. Dia meminta Rossy meriasnya 
untuk keperluan menghadiri pesta pernikahan. 

”Mbak Frina ngirim DM langsung ke 
Instagram-ku sekaligus juga ke adminku. 
Sempat nggak percaya sampai aku cek foto- 
fotonya buat memastikan kalau itu beneran 
Erina, istrinya Kaesang” kenang Rossy. 

Dia menuturkan, Erina yangjuga Puteri 
Indonesia DI Jogjakarta 2022 reguest make-up 
yang soft dan natural. Dengan gugup sekaligus 
excited, Rossy pun merias wajah Frina sesuai 
permintaan. ” Dari dia DM sampai hari H 
make-up itu aku ndredegkeringat dingin. 
Perasaan itu baru sedikit mereda saat ketemu dan 
Mbak Frina nyamperin, nyalamin, sekaligus 
ngajak aku ngobrol duluan. Ternyata baik banget, 
ramah, nggak rewel. Bahkan mau me-repost story 
yang aku bikin di Instagram, ujarnya. 

Sejakitu, Rossy mengungkapkan bahwa 
engagement media sosialnya naik pesat. Bahkan, 
yang mampir ke media sosialnya sampai tembus 
hampir sepuluh ribu viewers. Pengalaman 
tersebut membuatnya tidak terlena. Justru 
semakin ingin meng-upgrade skill sebagai MUA 
sekaligus mempertahankan soft make-up yang 
selama ini menjadi karakternya. (hay/c6/tia) 


ROSSY WULANDARI UNTUK JAWA POS 
SIAP KONDANGAN: Rossy Wulandari berfoto 
bersama Erina Gudono setelah proses make-up 
beberapa waktu lalu. 


berasal dari bekas kursi 


itu. (omy/c12/may) 


pung 

MU . INA 
N 

HA 13 


W 
naa 
Wi y 


N Ay 


FRIZAL/JAWA POS 
EKSPLOR VISUAL: Ayutia Kusumastuti, pengunjung Taman Budaya, melihat karya lukis Nadira Zahra pada Senin 
(6/2). Pameran tersebut akan berlangsung sampai Kamis (9/2). 


Nadira Zahra, Pelukis Belia 


FRIZAL/JAWA POS 


dalam Pameran My Journey 


Suguhkan Karya 
yang Ekspresif 
dan Bebas 


SURABAYA - Namanya Nadira 
Zahra Ramadina. Usianya masih 
15 tahun. Bisa dibilang masih 
sangat belia. Namun, itu bukan 
halangan untuk menciptakan 
karya seni yang bisa dipamerkan 
secara terbuka. Itu dibuktikannya 
lewat pameran tunggal berjudul 
My Journey di Galeri Prabangkara, 
Surabaya, sejak Sabtu (4/2). 

Pameran yang menampilkan 
setidaknya 50 karya tersebut 
dikuratori Agus” Koecink” Sukamto. 
Kurator senior yang sering 
menguratori pameran-pameran 
komunitas di Surabaya. Hal itu 
pun menjadi halmenariktersendiri 
bagaimana Agus melihat karya 
Nadira yangmasih belia. 

Pertemuannya dengan Nadira 
ternyata bermula dari pameran 


bersama yang diikuti gadis 
tersebut beberapa waktu lalu di 
Galeri Merah Putih, Surabaya. 
Saat itu, di antara banyaknya 
lukisan dengan cat akrilikmaupun 
catair dalam pameran tersebut, 
Agus melihat satu lukisan yang 
cukup menarik baginya. 
"Lukisan itu punya rasa yang 
bebas tanpa beban. Rasanya 
kayak si pelukis ini punya 
berbagai macam ekspresi,” 
kenangnya. Dia baru tahu 
kemudian bahwa pemilik 
lukisan terse- 
but masih 
remaja dan 
berasal dari 
Mojokerto. 
Tak la-ma, 
Agus pun 
mengun- 
jungi studio 
milik Nadira 
di daerah 
asalnya. 


dGunangan 


Pria yang pernah menerima 
medali kesatria bidang seni dan 
sastra dari Prancis itu pun me- 
ngungkapkan bahwakaryagadis 
remaja tersebutmemangsangat 
bebasdanekspresif. Itu dirasakan 
Agussetelah melihat lebih banyak 
lagi karya Nadira. 

Agusjugamenambahkanbahwa 
saat mengamati lebih dalam, 
perjalanan lukisan Nadira dibagi 
menjadi beberapa periode. Mulai 
periode Bali, candi, manusia, kota, 
hingga abstrak. (ama/c7/tia) 


The Sagamore Hill at The Taman Dayu 
Jl. Raya Pasuruan Malang, Pasuruan 
Kontak 081! 3463 939 


Special Package 


Yalerdme's Dining 


Celebrate your valentine moment with exclusive nature 
atmosphere and appetizing special 


valentine set menu 


Roses are Red 


PEDAGANG bunga di Jalan Kayoon, 
Surabaya, Delia Tita, sedang 
merangkai bunga tangan kemarin 
(7/2). Delia menyebutkan, seperti 
tahun-tahun sebelumnya, Hari 
Valentine pada 14 Februari nanti 
diharapkan ada kenaikan 
permintaan bunga tangan. Saat ini 
memang belum meningkat. 
Permintaan lebih banyak untuk 
wisuda dan acara pertunangan. (") 


ooslassah 


Itappy 
an Nag 


1. 


» 


hh 


Di usianya yang masih sangat 
muda ini, Nadira Zahra sudah 


berani untuk mengeksplor 
AGUS : : 
"KOECINK” Visual dengan berbagai 
sukaMTo bentuk, komposisi, goresan 
Kurator tekstur, dan warna. Dari situ, 
pameran My karya-karya tersebut terlihat 
Journey — Jebihekspresifdan bebas” 


Please vote us for the best P et Ida 
7D 4 ! » 
THEMATIC CAFE ag 
in JawaPos Culinary Award 2022 
mandir ” Follow us on: 
CULINARY AWARDS» G) @dgunungan 
lonffuda dd dgunungan 


